TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 10 

TERBIT PADA HARI SENIN 

30 SEPTEMBER 2019 

Rpl0.000/eks | 12 Halaman 



Leiemumi 

Kebanggaan Anak Negeri 


4 


MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 



613 Gempa Bumi 

Guncang Ambon 


AMBON - Sejak gempa bumi perta¬ 
ma berkekuatan 6,8 magnitudo meng¬ 
guncang Kota Ambon, Kabupaten 
Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabu¬ 
paten Maluku Tengah (Malteng) pada 
Kamis (26/9) pagi, rententan aktivitas 
gempa susulan terus mengguncang 
Pulau Seram dan sekitarnya. 

Menurut informasi dari Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geosifika (BMKG), hingga Minggu 
(29/9) pagi dilaporkan sekitar 613 
gempa susulan, dan sebanyak 72 
guncangan dirasakan di masyarakat 
di Kairatu, Ambon V MMI, Masohi 


III MMI, dan Banda II MMI. 

Menurut Kepala Bidang Mitigasi 
Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, 
Daryono jumlah ini masih terus 
bertambah namun, guncangannya 
diperkirakan akan terus melemah den¬ 
gan magnitudo dari 4 SR hingga 2 SR. 

“Hasil monitoring BMKG terhadap 
aktivwitas gempa susulan menun¬ 
jukkan frekuensi kejadian gempa 
yang semakin mengecil. Tandanya 
aktivitasnya kian meluruh. Semoga 
kondisi kegempaan di Kairatu, Mas¬ 
ohi, Haruku, dan Ambon segera... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Anggaran Rpi Triliun Untuk Tanimbar 


SAUMLAKI - Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH 
mengatakan bahwa penerimaan 
daerah yang berasal dari pemerintah 
pusat akan mengalami peningkatan 
yang signifikan di tahun 2020 depan, 
yaitu hampir mencapai Rpl Triliun. 

Hal tersebut dikatakannya berkai¬ 
tan dengan penghargaan dari pe¬ 


merintah pusat melalui Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) Republik 
Indonesia (RI) berupa Dana Insen- 
tive Daerah (DID) senilai Rp36, 5 
milyar atas laporan keuangan den¬ 
gan opini Wajar Tanpa Pengecual¬ 
ian (WTP) dari Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK) yang diterima oleh... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Kerusuhan di Wamena, 30 Meninggal Dunia 



WAMENA - Gubernur Papua, Lukas En- 
embe mengatakan jumlah korban mening¬ 
gal dunia akibat kerusuhan di Wamena, 
Kabupaten Jayawijaya, tercatat sebanyak 30 
orang sampai dengan Rabu (25/9). 

“Hingga hari ini terdapat 30 jenazah, 
sebagian besar saudara-saudara kita 
sudah diterbangkan ke Sentani dan 
sore ini diterbangkan ke daerah mer¬ 
eka masing-masing,” jelas Lukas saat 


mengunjungi korban kerusuhan di 
RSUD Wamena dan pengungsi di Ko¬ 
dim dan Polres Jayawijaya, Rabu. 

Gubernur dalam kunjungannya 
didampingi Pangdam XVII Cender- 
awasih, Mayjen TNI Herman Asarib- 
ab, Irjen Pol Paulus Waterpauw Perwi¬ 
ra Tinggi utusan Kapolri untuk Papua, 
Wakapolda Brigjen Yakobus Marjuki 
dan Bupati Jayawijaya, John R Banua. 

Lukas Enembe menyatakan duka cita 
yang mendalam atas meninggalnya 
masyarakat akibat kerusuhan tersebut. 
Enembe prihatin karena banyak anak- 
anak dan mama-mama yang men¬ 
jadi korban serta kehilangan tempat 
tinggal. “Saya atas nama Pemerintah 
Provinsi Papua dan masyarakat Papua 
menyampaikan bela sungkawa atas 
korban-korban yang meninggal dunia. 
Kita prihatin karena ada warga yang 
meninggal karena terbakar didalam 
tempat tinggal mereka,” ungkapnya... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 



PralMMD Kodim Sawnlald Peruntukkan Fiber Optik Keliru 

BACA DI HAL.02 BACA DI HAL.03 



Korban Kecelakaan Pesawat Ditemukan 


TIMIKA - Tim SAR gabungan 
TNI Polri berhasil mengevakuasi 
jenazah empat korban kecelakaan 
pesawat Twin Otter DHC6-400 
PK-CD C di kawasan pegunungan 
Distrik Hoeya Rabu (25/9) pagi 
dan selanjutnya dibawa ke RSUD 
Mimika untuk dilakukan proses 
identifikasi. 

Direktur Operasi Basarnas Brig¬ 
jen TNI (Mar) Budi Purnomo, 
Rabu (25/9) mengatakan, he¬ 
likopter Bell SA-315 B Lama PK 
IWV milik PT Intan Angkasa Air 
berhasil mendarat di ‘Landing 
Zone’ I dengan membawa empat 
anggota Tim SAR terdiri atas dua 
personel Basarnas Special Grup dan 



puing pesawat Twin Otter PK CD C... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Bulog Saumlaki Hadirkan Pangan Terjangkau 


SIFNANA - Gudang Badan Urusan 
Logistik (Bulog) Saumlaki yang ter¬ 
letak di Desa Sifnana, Kecamatan Ta¬ 
nimbar Selatan (Tansel) hadir untuk 
membantu masyarakat Tanimbar 
dengan menawarkan harga pangan 
yang terjangkau dengan moto ‘Gera¬ 
kan Stabilisasi Harga Pangan’ 
Menurut Kepala Gudang Bulog 
Sifnana, Ronald Daniel Tuhilatu, 
gudang dengan daya tampung 2.000 
ton beras dan sudah beroprasi sejak 
awal Bulan Mei 2018 lalu itu ber¬ 
fungsi untuk menstabilkan harga 
pangan dan mengatasi masalah ke¬ 


terlambatan penyaluran beras di Kepu¬ 
lauan Tanimbar dan sekitarnya. 

“Kami hadir untuk memban¬ 
tu masyarakat dan sebagai fung¬ 
si untuk menstabilkan harga.... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Sekapur Sirih dari Rambo 

Beta, Rambo, ada dapa info kalo 
katanya ada wang besaryang su hi¬ 
lang dari dinas-dinas di kabupaten 
ini. Ada yang bilang, wang-wang itu 
seharusnya sudah bisa dikasi ke... 

BERSAMBUNG KE HAL.10 



Bantuan Untuk Korban Gempa Ikan Lema Mati di Pantai LIPI 


BACA DI HAL.04 


BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 









































02 


30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 


Kodim Saiimlaki Gelar Pra-TMMD di Bomaki dan Lemiatan 



SAUMLAKI -Komando Distrik 
Militer (Kodim) 1507/Saumlaki di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku menggelar pra 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
Manunggal Membangun Desa 
(TMMD) yang ke-106 Tahun 2019. 

Kegiatan pra TMMD yang dilaku¬ 
kan di Desa Bomaki dan Lermatan, 
Kecamatan Tanimbar Selatan (Tan- 
sel) tersebut digelar mengawali ke¬ 
giatan inti pada Rabu (02/10) hing¬ 
ga Kamis (31/10) dengan tujuan 
menyiapkan sarana dan prasarana 


dan mempermudah pelaksanaan 
TMMD, sehingga target waktu yang 
ditetapkan dapat tercapai. 

Di Desa Bomaki akan dikerjakan 
sebanyak 6 Unit rumah dengan 
ukuran panjang 7 meter (m) dan 
lebar 5m kepada keluarga Salvato- 
rus Batbual, Kasianus Fenanlampir, 
Agapitus Lamere, Alexsius Kelyaum, 
Yohanis Blia dan Maria Olinger. 

Pembuatan Jamban sebanyak 17 
unit dengan ukuran panjang 2m dan 
lebar l,5m kepada keluarga Wensis- 
laus Fenanlampir, Mesianus Lamere, 


Yacob Laiyan, Firgibertus Guruma- 
da, Simon Laiyan, Gabriel Saklaresy, 
Petrus Laiyan, Melanus Timpela- 
buan, Yohanis Watumlawar, Fran- 
siskus Olinger, Fransiskus Lamere, 
Karel Saklaresy, Matheos Takandare, 
Markus Fasak, Kosmas Tubultenan, 
Fransiskus Saikmat dan Aselmus In- 
gnuan. Sedangkan pembuatan salu¬ 
ran drainase dengan ukuran panjang 
200m, lebar 40cm dan tingga 50cm. 

Sementara untuk di Desa Lermatan 
akan dibangun 8 unit rumah dengan 
ukuran panjang 7m dan lebar 5m di kelu¬ 


arga Yakob Takndarlele, Yusten Batlolone, 
Apolos Kilanmase, Yusumina Emray, 
Efraim Batmetan, Nikolaus Maskikit, 
Naftali Kulalean dan Niko Maskikit 

Pembuatan jambat sebanyak 10 
unit dengan ukuran panjang 2m dan 
lebar l,5m kepada keluarga Martin 
Takndarlele, Swingli Leliak, Adolof 
Batlayar, Wilhemus Songutman, 
Lambert Maskikit, Simon Maskikit, 
Niko Laratmase, Sarah Batlolone, 
Petrus Lelemase dan Alowisius Wa¬ 
tumlawar. Sedangkan pembuatan 
saluran drainase dengan panjang 
300m, lebar 40cm dan tinggi 50cm. 

Personil Kodim 1507/Saumlaki 
yang terlibat sebanyak 30 Orang dan 
jumlah masyarakat yang membantu 
kurang lebih 50 Orang dengan taha¬ 
pan pengerjaan yaitu pemasangan bo- 
plang, pembuatan pondasi, penggalian 
lubang sapitank dan mencetak batako. 

Sebelumnya Dandim 1507/Saumla¬ 
ki, Rahmad Saerodin mengatakan pi¬ 
haknya sebagai pekerja akan bersinergi 
dengan Pemerintah Kabupaten (Pem- 
kab) Tanimbar melalui Dinas Pember¬ 
dayaan Masyarakat dan Desa (PMD) 
untuk pembangunan tiga jenis peker¬ 
jaan, yaitu rumah layak huni, jamban 
dan drainase di dua desa tersebut. 

“Dananya TMMD disiapkan oleh 
Dinas PMD sebesar Rp900juta dengan 
rincian Rp800 juta pemengerjaan fisik 
dan Rp 100 untuk operasional upacara 
serta dana lauk pauk yang akan diber¬ 
ikan oleh masing-masing anggota ke 
tuan rumah. Kami akan melakukan 
pekerjaan pra TMMD pada 23 Sep¬ 
tember ini untuk mencapai target 
100 persen hingga akhir Oktober’’ 
tuturnya pada Selasa (17/9). (L02) 


Damkar Padamkan 6 Kebakaran Lahan 


SAUMLAKI - Pemadam Keba- 
karan (Damkar) Dinas Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar, Provinsi 
Maluku berhasil memadamkan 
enam kebakaran lahan di Keca¬ 
matan Tanimbar Selatan (Tansel). 

Enam lahan tersebut berada di lo¬ 
kasi berbeda, diantaranya dua lokasi 
di depan Lanal Saumlaki Desa Olilit 
pada Rabu (25/9), Desa Bomaki pada 
Kamis (26/9), sekitar SMP St.Andreas 
Lauran pada Sabtu (28/9), Jalan Drs. 
S .J. Oratmangun Desa Olilit pada 
Sabtu (28/9) dan lahan milik Kemen- 


terian Kelautan dan Perikanan Ukur 
Laran pada Minggu (29/9). 

Penyebab kebakaran tersebut sendi¬ 
ri beragam yang diperkirakan beras¬ 
al dari pembakaran sampah rumah 
tangga dan sekolah, pembakaran 
lokasi kebun baru hingga unsur kes¬ 
engajaan oknum yang tidak bertang- 
gungjawab dan factor alam. 

Kemudian kerugian yang timbul 
akibat kebakaran tersebut adalah 
sekitar 50 tumbuhan ubi kayu, 12 
buah Pohon, 50 pohon Pisang, pohon 
Kelapa dan jati yang rusak dibakar api 
di kurang lebih 2 hektar lahan. (L02) 


TP-PKK Maluku Juara Parade Nusantara 


JAKARTA - Tim Penggerak Pem¬ 
berdayaan dan Kesejahteraan Kel¬ 
uarga (TP-PKK) Provinsi Maluku 
meraih juara II dalam lomba parade 
nusantara di kegiatan Jambore Na¬ 
sional Kader PKK Tahun 2019 yang 
dikuti oleh seluruh pengurus PKK 
se-Indonesia pada Kamis (26/9). 

Hal tersebut diungkapkan oleh Ket¬ 
ua TP-PKK Maluku, Widya Pratiwi 
Murad Ismail. Ia menyatakan terima 
kasihnya kepada seluruh Ketua TP 
PKK kabupaten dan kota se-Maluku 
yang selalu semangat serta kompak 
hingga mengantarkan timnya meraih 
juara II di acara yang diikuti oleh 
semua kader PKK tersebut. 

“Alhamdulillah PKK Provinsi Ma¬ 
luku juara 2 dalam lomba parade 
nusantara dalam giat jambore nasi¬ 


onal kader TP PKK 2019 se Indone¬ 
sia. Terima kasih terkhusus ketua TP 
PKK Kota Ambon dan timnya yang 
luar biasa semangat latihan setiap hari 
yang akhirnya berhasil juara. Selamat 
ya,” tulis dia di akun media sosialnya. 

Jambore tersebut digelar oleh TP 
PKK pusat di Hotel Mercure Ancol, 
Jakarta pada Rabu (25/9) hingga Jumat 
(27/9) dengan tema ‘Tingkatkan Kin¬ 
erja Kader PKK melalui Pengelolaan 
Administrasi PKK’. Acara pembu¬ 
kaannya dihadiri langsung oleh Men¬ 
teri Dalam Negeri (Kemendagri) Re¬ 
publik Indonesia (RI), Tjahjo Kumolo. 

Rangkaian kegiatan dalam Jam¬ 
bore Nasional Kader PKK Tahun 
2019 yang juga sebagai persiapan 
Rapat Koordinasi Nasional (Rakor- 
nas) PKK Tahun 2020 nanti. (L02) 


7 Kapal Ikuti Lomba Sail Dai*v vin-Saumlaki 


SAUMLAKI - Puncak perayaan 
Lomba Perahu Layar dari Darwin, 
yang diselenggarakan oleh Darwin 
Sailing Club sebagai klub berlayar asal 
Kota Darwin, Wilayah Teritori Utara, 
Australia menuju Saumlaki, Kabu¬ 
paten Kepulauan Tanimbar, Provinsi 
Maluku yang diikuti oleh 7 perahu ber¬ 
langsung meriah, pada Jumat (27/9). 

Ketua Darwin Sailing Club, Lucille 
Panting mengucapkan terima kasih 
kepada seluruh masyarakat Kepu¬ 
lauan Tanimbar yang sudah men¬ 
yambut dan menerima pihaknya, 
sehingga even tahunan tersebut bisa 
berlangsung dengan lancar dan baik. 

“Terima kasih kepada pemerintah 
daerah karena sudah menerima 
peserta dalam acara welcome cer- 
emony serta pihak CIQ yang sudah 
mempermudah proses clearance in 
peserta sail,” ucap dia. 

Kemudian Staf Ahli Bidang Pe¬ 
merintahan Hukum dan Politik, 
Mesakh Rahandekut, S.Pd., M.Pd 
mengatakan bahwa kegiatan terse¬ 
but adalah kesempatan yang sangat 
baik untuk mempromosikan pro¬ 
duk-produk lokal, seperti tenun 
Tanimbar, Ukiran Walut dan tarian 
tradisioanl Tanimbar. 

Ia pun berharap kegiatan itu tidak 
hanya dimaknai sebagai acara sere¬ 
moni atau perayaan saja, tetapi dapat 
berdampak pula terhadap perekono¬ 
mian masyarakat Bumi Duan Lolat. 

“Saya memberikan apresiasi yang 
tinggi kepada pelaku usaha pari¬ 


wisata yang sudah mendukung, seh¬ 
ingga sail Darwin ke Saumlaki tahun 
2019 ini dapat terlaksana,” katanya. 

Acara dilanjutkan dengan pengu¬ 
muman pemenang lomba layar yang 
diraih oleh kapal layar Wallop dan 
Kuching. Dalam kunjungan ke Kepu¬ 
lauan Tanimbar, para peserta lomba 
itu pun melakukan tour di monu- 
ment misionaris watole, perahu batu 
di Desa Sangliat Dol Kecamatan Wer- 
tamrian, penyulingan sopi di trans 
Desa Ilngei Kecamatan Tanimbar 
Selatan (Tansel) dan pusat oleh-oleh 
Dewan Kerajinan Nasional Daer¬ 
ah (Dekranasda) Tanimbar. (L01) 


NOMOR PENTING 


0 Polres MTB 
0918-22033 

0821 -1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 

0821-9836-5288 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




















TANIMBAR RAYA 


30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 


Pembangunan Fiber Optik dari Weluan Dahulukan SKPD 


SAUMLAKI - Kepala Dinas Ko¬ 
munikasi dan Informasi (Diskomin- 
fo) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku, Andre Kurni- 
awan, menyatakan upaya pihaknya 
melakukan pemasangan jaringan fi¬ 
ber optik pada tahun ini adalah un¬ 
tuk kebutuhan pemerintah daerah 
(pemda) dalam optimalisasi layanan 
e-government, bukan untuk digu¬ 
nakan oleh masyarakat umum. 

“Jadi selama ini pendapat pub- 
lick bahwa fiber optik yang pen¬ 
gadaannya di Dinas kominfo itu 
untuk memperkuat kapasitas jarin¬ 
gan di Saumlaki, Tanimbar. Padahal 


fiber optik yang kami maksud ada¬ 
lah pengadaan untuk internet antar 
SKPD,” ujar dia pada Senin (23/9). 

Dikatakan saat ini dinasnya, 
Asisten III dan Sekretaris Daer¬ 
ah (Sekda) Tanimbar, Piterson 
Rangkoratat bersama Moratelin- 
do sebagai pihak ketiga sedang 
membahas rencana pemasangan 
jaringan dari Pantai Weluan, 
Olilit Barat menuju ke Kantor 
Bupati di Jalan Ir. Soekarno yang 
diperkirakan akan tuntas pada 
2020. “Nanti pihak Morateli akan 
membangun fisiknya dari Welu¬ 
an sampai ke Saumlaki dan akan 


Polisi Ajak Stop Bakar Hutan dan Lahan 


SAUMLAKI - Kebakaran hutan 
dan lahan sudah menjadi permas¬ 
alahan nasional bahkan Internasi¬ 
onal, hal ini menjadi tugas utama 
dari seorang Bhabinkamtibmas 
sebagai corong terdepan ditengah - 
tengah masyarakat desa. 

Hari Sabtu (28/9) pukul 15.00 WIT. 
Bertempat di Desa Namtabung Ke¬ 
camatan Selaru, Bhabinkamtibmas 
desa tersebut Bripka R.Kilanmasse. 
Melaksanakan kegiatan Door to 
Door System (DDS) di beberapa 
tempat keramaian diantaranya, 
Pelabuhan, Kantor Desa Nam¬ 
tabung dan salah satu tempat usaha 
milik M. Kelmaskossu. 

Kegiatan ini dalam rangka pene¬ 
mpelan atau pemasanagan imbauan 
kepada masyarakat yang mengajak 
untuk berhenti melakukan pem¬ 
bakaran hutan dan lahan. “Semo¬ 
ga dengan pemasangan Himbauan 
Stop Karhutla pada tempat - tempat 
strategis ini, masyarakat akan dapat 
mengetahui dan memahami, bahwa 
dengan membakar Hutan dan La¬ 
han,masyarakat sudah melakukan 
pelanggaran hukum yang sangsi huk¬ 
umnya begitu besar,” ucap dia. (Ml 1) 



Wakil Bupati Hadiri Rakomas Forwakada 


TEGAL - Wakil Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Agustinus Utuwaly, S.Sos 
hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Ra- 
kornas) Forum Wakil Kepala Daerah 
(Forwakada) se-Indonesia pada Jumat 
(27/9) dan Sabtu (28/9) di Kota Tegal, 
Provinsi Tawa Tengah (Jateng). 

Kegiatan tersebut diikuti oleh se¬ 
banyak 59 wakil kepala daerah dan 
walikota yang digelar di Hotel Bahari 
Inn Tegal dengan tujuan membahas 
tentang penguatan fungsi wakil kepa¬ 
la daerah dalam membantu kepala 
daerah mencapai visi dan misi daer¬ 
ah. “Rakornas wakil kepala daerah di 
Tegal, Jawa Tengah,” kata Wabup da¬ 
lam pesan media sosialnya. 

Sementara itu, dalam sambutan 
Gubernur Jateng, Taj Yasin Mai- 
moen mengatakan yang penting 
dalam membangun kebersamaan 
dalam mengemban tugas dan tang- 
gungjawab pembangunan daerah 
antara kepala daerah dan wakil 
kepala daerah adalah komunikasi. 

“Walaupun jarang bertemu, teta¬ 
pi komunikasi tetap berjalan, yang 


paling penting adalah membangun 
komunikasi,” ujarnya. 

Pelaksanaan Rakornas tersebut tel¬ 
ah menghasilkan beberapa hal, di¬ 
antaranya penajaman secara intern 
sebagai sebuah organisasi dalam 
keanggotaan maupun pendanaan 
serta upaya sosialisasi kepada 
seluruh Pemerintah Kota (Pemkot) 
dan Pemerintah Kabupaten (Pemk- 
ab) bahwa telah terbentuk Forwaka¬ 
da secara resmi dan menindak lan¬ 
juti hasil pertemuan dengan Komisi 
II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Republik Indonesia (RI) ke Kemen- 
terian Dalam Negeri (Kemendagri) 
mengenai poin-poin dasar yang tel¬ 
ah menjadi keputusan bersama. 

Selain itu juga para wakil kepada 
daerah diberi kesempatan untuk 
berbagai pengalaman dan informa¬ 
si tentang berbagai potensi di daer¬ 
ah masing-masing dan penjajakan 
kerjasama daerah serta kegiatan se¬ 
nam pagi bersama, penanaman po¬ 
hon cemara di Pantai Alam Indah 
dan peninjauan lapangan dan gala 
dinner di rumah walikota Tegal, 
Muhamad Jumadi, ST., MM. (L01) 


ditarget ke SKPD. Seandainya ka¬ 
lau provider mau untuk menyewa 
bandwith-nya guna menguatkan 
kapasitas, kan bisa dilakukan 
melalui e-katalog,” jelas dia. 

Dikatakan upaya ini harus 
dilakukan dengan segera sebagai 
upaya tindak lanjut dari pakta in¬ 
tegritas dengan Komisi Pember¬ 
antasan Korupsi (KPK) mengenai 
pencegahan korupsi. “Salah satu 
isi dalam pakta tersebut, pemda 
harus ada dalam sistem online atau 
e-goverment. Untuk memperkuat 
e-goverment, harus pakai fiber op- 
tic itu untuk internet antar SKPD 

Syukuran HUT ke 

SAUMLAKI - Gereja Protes¬ 
tan Maluku (GPM) Klasis Tanim¬ 
bar Selatan (Tansel) di Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar, Provinsi Ma¬ 
luku menggelar acara syukuran dan 
resepsi perayaan Hari Ulang Tahun 
(HUT) Pelayanan Laki-Laki GPM 
yang ke-33 dengan tema ‘Jadilah 
Laki-Laki yang Bermakna Bagi Ge¬ 
reja dan Bangsa di Gedung Gereja 
Eben Haezer pada Selasa (24/9). 

Dalam sambutannya, Ketua 
GPM Klasis Tansel, Pdt. Lenny Ba- 
karbessy Rangkoratat , S.Th men¬ 
gatakan bahwa wadah pelayanan 
laki-laki GPM adalah wadah fung¬ 
sional yang melakukan pembinaan 
bagi kaum bapak GPM sejak tahun 
1986 dan telah mengalami pertum¬ 
buhan yang cukup signifikan dalam 
bersaksi, bersekutu dan melayani. 

“Momentum HUT ke 33 bagi 
pelayanan laki-laki GPM ini patut 
kita syukuri bahwa semuanya kare¬ 
na anugerah dan kemurahan Tuhan 
serta segala kemudahan yang tiada 
terhingga bagi GPM,” ucap dia. 

Pendeta Lenny pun berharap 
kepada seluruh anggota dari wadah 
pelayanan laki-laki dapat meng- 
koordinir dirinya masing-mas¬ 
ing sebagai individu yang mampu 
berkontribusi dalam tugas-tugas 
pelayanan bagi bangsa dan nega¬ 
ra serta menjalankan fungsi dan 
peran seorang laki-laki di tengah 
keluarga yang diwujudnyatakan se¬ 
bagai imam yang baik dalam men- 
ciptakan penerus yang baik pula. 
“Kehadiran laki-laki di masyarakat 
untuk menjadi berkat bagi banyak 
orang untuk itu tetaplah setia, taat, 
jujur, adil, bijaksana dan takut akan 
Tuhan. Serta teruslah meminimal- 
isir KDRT, perlindungan terhadap 


sehingga meningkatkan pelayanan 
untuk di SKPD. Nanti kalau ada 
kelebihannya, fiber optic itu bisa 
juga nanti akan ke masyarakat, na¬ 
mun pengadaan yang sekarang ini 
prioritasnya untuk SKPD,” ujar dia. 

Ia melanjutkan, kalau kede- 
pannya SKPD sudah dilayani, 
masyarakat selanjutnya akan 
terlayani lewat BUMD. “Sebab 
bukan pemerintah lagi yang tan¬ 
gani itu. Sebab sudah berkaitan 
dengan sistem pembelian, kare¬ 
na sudah ada bisnisnya disitu, 
pemda sudah tidak bisa urus hal- 
hal seperti itu,” tutup dia. (L01) 

33 Laki-Laki GPM 

anak dan memenuhi kebutuhan 
dan hak serta pendidikan yang lay¬ 
ak bagi masa depan anak. Jadilah 
laki-laki yang bermakna bagi gereja 
dan masyarakat,” pesannya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah 
(Sekda) Tanimbar, Piterson Rangko¬ 
ratat, SH menambahkan bahwa tema 
HUT laki-laki GPM tahun ini mengin¬ 
gatkan kaum bapak GPM untuk selalu 
dituntut untuk mempunyai peranan 
yang lebih dalam gereja dan bangsa. 
“Kata laki-laki bukan hanya identitas 
tetapi laki-laki berarti ada kekuatan, 
wibawa, ketokohan, ada sosok yang 
punya kuasa untuk perubahan yang 
positif dan tidak menyerah dengan 
kondisi yang ada. Keluarga adalah ba¬ 
sis pembentukan karakter dan laki-laki 
harus menunjukkan itu. Setiap laki-laki 
gereja harus mengambil diri memaknai 
hidupnya,” tambah dia. 

Sebelumnya dalam ibadah syukur 
yang dipimpin oleh Pdt. Yoltuwu, 
S.Th dari Jemaat Namtabung, Ke¬ 
camatan Selaru dalam pembacaan 
Firman yang terambil di dalam ki¬ 
tab Yosua 24:14-24 dengan perikob 
‘Pembaruan Perjanjian di Sikherh. 

Pendeta Yoltuwu mengajak para 
laki-laki untuk menemukan makna 
kehadiran Allah dalam peran di kel¬ 
uarga, gereja dan masyarakat serta 
jadikanlah Tuhan paling terpenting 
dalam hidup dan jadilah teladan se¬ 
bagai seorang laki-laki.“Jadilah sua¬ 
mi dan ayah yang benar, jalankan 
profesi yang benar dalam melaku¬ 
kan tugas dan tanggungjawab, ti¬ 
dak menyimpang ke kanan dan 
kiri. Dalam perayaan ini sebagai 
laki-laki diingatkan untuk men¬ 
jadi teladan dalam keluarga kita, 
istri dan anak serta tugas dan tang¬ 
gungjawab kita,” tutupnya. (L02) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













04 


30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Polda Maluku Distribusi Bantuan ke Korban Gempa 


AMBON - Kepolisian Daerah 
(Polda) Maluku bergerak cepat 
dengan mendisbusikan bantuan 
kepada para korban gempa bumi, 
di Pulau Ambon. Bantuan yang 
didistribusikan Polda itu, berupa 
makanan, minuman, sejumlah 2 
truk dan tenaga medis. 

Kabid Humas Polda Maluku, 
Kombes Pol Mohamad Roem 
Ohoirat mengungkapkan, Polda 
Maluku memberika bantuan beru¬ 


pa sembako termasuk makan dan 
minuman sejumlah 2 truk tersebut, 
didistribusikan ke beberapa titik 
pengungsi antara lain, desa urimes- 
ing RT 007/02, Benteng Karang, 
sekitar Terminal Transit Passo, 
Desa Tulehu, Wai dan Liang. 

“Bantuan yang didisteibusikan itu 
berupa makanan, minuman baik un¬ 
tuk orang dewasa maupun anak-anak, 
selain itu juga bantuan juga berupa 
tenaga medis yang melaksanakan pen¬ 


gobatan dan pengecekan kesehatan 
secara gratis, selain itu Polda Maluku 
juga menerjunkan tim Psikologi untuk 
pendanpingan para pengungsi di mes¬ 
jid Kapaha dan lapangan Galunggung,” 
jelas dia kepada media, Sabtu (28/9). 

Menurutnya, bantuan yang diber¬ 
ikan itu merupakan sumbangan su¬ 
karela dan personil Polda Maluku, 
maupun Polda Maluku secara insti¬ 
tusi. “Alhamdulillah bantuan sudah 
kita distribusikan kepada para kor¬ 


ban gempa di beberapa titik baik 
di kota Ambon, maupun Maluku 
Tengah, khususnya yang berada di 
Tulehu, Waai dan Liang, serta se¬ 
jumlah lain,” kata dia. 

Diakui, pihaknya akan berupaya 
semaksimal mungkin untuk selalu 
hadir ditengah-tengah korban ben¬ 
cana alam. “Kita selalu mendampin¬ 
gi para korban gempa, termasuk 
memberikan bantuan. Bantuan 
yang telah didistribusikan itu juga 
atas perintah bapak Kapolda Irjen 
Pol. Drs Royke Lumowa,” terangnya. 

Tak hanya bantuan, ia menambah¬ 
kan, jika saat gempa 6.8 skalaligter 
terjadi, Kapolda Maluku Irjen Pol. 
Drs Royke Lumowa, langsung men¬ 
datangi masyarakat yang menjadi 
korban gempa. Baik yang ada di kota 
Ambon maupun Maluku Tengah. 

“Beberapa jam setelah gempa 6.8 
terjadi Kamis siang kemarin, pak 
Kapolda bersama sejumlah pejabat 
utama mendatangi sebagian besar 
lokasi bencana, baik di kota Ambon 
maupun Maluku Tengah. Hasilnya 
sejumlah akses jalan yang sempat 
terputus akibat adanya timbunan 
material akibat gempa, khususnya di 
kecamatan Salahutu, Maluku Ten¬ 
gah, langsung dibersihkan oleh per¬ 
sonil Polda, 3 Tandas Ohoirat. (M03) 


Kodam Sigap Pulihkan Dampak Gempa 


Pencanangan Gerakan Tabaos Bebas Sampah 


AMBON - Pasca gempa bumi 6,8 
SR terjadi di sebelah Timur Laut 
Kota Ambon pada Kamis (26/9) 
yang menelan hampir 20 orang 
korban meninggal Kodam XVI/ 
Pattimura selaku Satuan Komando 
Kewilayahan bertindak sigap. 

Usai melakukan Telekomfren 
dengan Kepala Staf Angkatan Da¬ 
rat, Jenderal TNI Andika Perkasa, 
kemarin, Kamis (27/09) di ruang 
Aula Makodam Panglima Kodam 
XVI/Pattimura dengan didampingi 
Kepala Staf Kodam XVI/Pattimura 
Brigjen TNI Asep Setia Gunawan 
dan PJU Kodam XVI/Pattimu- 
ra, secepatnya mengambil lang¬ 
kah-langkah cepat guna melakukan 
rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Pangdam XVI/Pattimura telah 
mempersiapkan sejumlah cara untuk 
melakukan rehabilitasi dan rekon¬ 
struksi pasca Gempa yang terjadi di 
sejumlah wilayah Maluku. Pangdam 
melalui Staf jajarannya membuat 
Posko Tanggap Bencana yang dipu¬ 
satkan di Makorem 151/Binaiya dan 
Posko Media Center yang dipusatkan 
di Makodam, Ambon. 

Pangdam meminta dengan adanya 
Posko Tanggap Bencana ini, dapat 
mendata masyarakat dan daerah-daer¬ 
ah yang terdampak Gempa guna segera 


memberikan bantuan baik bantuan lo¬ 
gistik maupun kesehatan. 

Kehadiran posko tanggap bencana 
ini ungkap Pangdam untuk mem¬ 
berikan kenyamanan dan perlind¬ 
ungan warga dari ancaman bencana. 
Sekaligus meningkatkan kesiapsiag- 
aan dan kewaspadaan terutama di 
masa masa pasca bencana sehingga 
risiko bencana dapat diminimalisir. 

Sedangkan Posko Media Center 
bertujuan untuk menghimpun dan 
menyalurkan informasi atau beri¬ 
ta yang berkaitan dengan Bencana 
Gempa yang melanda wilayah Ma¬ 
luku secara satu pintu sehingga ti¬ 
dak terjadi simpang siur berita yang 
tidak benar (Hoax) di masyarakat 
yang dapat menimbulkan kepan¬ 
ikan publik. Keberadaan dua posko 
ini, untuk mempercepat upaya pen¬ 
anganan bencana yang melanda. 

Pangdam mengungkapkan, 
petugas di lapangan akan menin¬ 
daklanjuti setiap laporan bencana 
yang masuk. Sehingga ketika ada 
laporan bencana akan langsung 
dicek ke lapangan dan ditangani 
dengan cepat. “Kami berharap 
warga proaktif melaporkan setiap 
terjadi bencana seperti dampak 
kerusakan baik personil maupun 
materiil ,” ujar Pangdam. (M01) 



AMBON - Gubernur Malu¬ 
ku, Irjen Pol. Drs. Murad Ismail, 
melakukan pencanangan gerakan 
‘Tabaos Maluku Bebas Sampah 
Plastik’ Program ini dilakukan se¬ 
bagai bentuk kepedulian terhadap 
lingkungan dari ancaman sampah 
plastik yang sudah menjadi isu 
global. Kata Tabaos diambil dari 
bahasa lokal Ambon, yang berarti 
berteriak/memberitahukan. Pen¬ 
canangan gerakan ‘Tabaos Maluku Be¬ 
bas Sampah Plastik’ berlangsung di ka¬ 
wasan Jembatan Merah Putih (JMP), 
Kota Ambon pada, Jumat (20/9). 

Kegiatan pencanangan ini dirang¬ 
kai bersamaan dengan Hari Ulang 
Tahun (HUT) Kodam XVI/Pat- 
timura dan dihadiri sejumlah pe¬ 
jabat. Antara lain, Pangdam XVI/ 
Pattimura, Mayjen TNI. Marga 
Taufiq, Kapolda Maluku Irjen Pol. 
Royke Lumowa, Ketua DPRD 
Maluku Lucky Wattimury, Sekda 
Kota Ambon, A.G. Latuheru, para 
pimpinan OPD di lingkup Pemer¬ 
intah Provinsi Maluku, LSM dan 
Pemerhati Lingkungan. 

Dalam arahannya Gubernur Murad 
Ismail mengatakan, sampah plastik 
saat ini telah menjadi masalah glob¬ 
al. Bahkan, dari data yang diperoleh 
Indonesia merupakan negara peng¬ 
hasil sampah plastik terbesar nomor 
2 di dunia setelah China. Hal terse¬ 
but, kata gubernur, tentunya sangat 
memprihatinkan, karena Indonesia 
merupakan negara kepulauan dan 
salah satu unggulan adalah pariwisa¬ 
ta, terutama wisata bahari. 

“Bila kita tidak peduli, maka secara 
ekonomi maupun ekologi, sampah 
akan merusak ekosistem kita, seh¬ 
ingga lingkungan rusak dan dampa¬ 
knya langsung dirasakan oleh mas¬ 
yarakat,” tandas gubernur. 

Dijelaskan, sesuai data yang di¬ 



himpun, timbunan sampah per hari 
di Provinsi Maluku yang meliputi 11 
kabupaten/kota, berpotensi meng¬ 
hasilkan sampah sebanyak 811, 98 
ton per hari. “Data diatas meng¬ 
gambarkan kepada kita bahwa su¬ 
dah waktunya ada langkah strategis 
untuk penanganan sampah secara 
terpadu, terintegrasi dan kolaboratif 
terutama penanganan sampah plas¬ 
tik,” kata gubernur mengingatkan. 

Untuk itu, pencanangan gerakan 
‘Taboaos Maluku Bebas Sampah 
Plastik’ yang dirangkai bersamaan 
dengan HUT Kodam Pattimura, ini 
sebagai wujud dari komitmen untuk 
mengajak seluruh masyarakat dan 
instansi pemerintah, lembaga pendi¬ 
dikan, BUMN dan seluruh pemangku 
kepentingan untuk bersama-sama 
mengurangi sampah plastik. 

“Tabaos ini merupakan langkah 
awal. Setelah itu akan ditindaklanjuti 
dalam bentuk Perda yang akan men¬ 
jadi pedoman pengelolaan sampah 
di Maluku, terutama pengelolaan 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












MALUKU RAYA 


30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 g^Lelemuloi 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUM LAKI - OKTOBER 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

kapal berangkat 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARU 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



1 

KM SI RIM AU 

RABU 

16 Oktober 

10,00 WIT 

16 Oktober 

22.00 WIT 

TU AL- □ O BO-TIM1K A-AG ATS- M E R AU K E (P P) 




5ABTU 

2E September 

23.00 WIT 

29 Oktober 

02.00 WIT 

KA L ABAH l-KU P ANG -LE W 0 LE B A- M A U M E R E- BAU B A U - 




SABTU 

26 Oktober 

01,00 WIT 

26 Oktober 

03,00 WIT 

WAN C l-A M BO N -SORONG -M AN OK W A R1 (P P) 


2 

KM LEUSER 

RABU 

25 September 

06,00 WIT 

25 September 

06,00 WIT 

TUAL- DO BO-TIM | K A-AG ATS- M E R AU K E (P P) 




RABU 

23 Oktober 

06.00 WIT 

23 Oktober 

06.00 WIT 





SABTU 

05 Oktober 

12.00 WIT 

05 Oktober 

15.00 WIT 

A M BO N -N AM RO LE - W ANC1 - B AU BAU - M AK ASS AR- 




5ABTU 

02 November 

12.00 WIT 

02 Novembe W '5.00 WIT 

LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 


3 

KM PANGRANGO 


DOCKING 


DOCKING [ 


TEPA-MOA-KISAR [PP) 

DOCKING 




DGCKlNG 


DOCKING [ 


&ANOA‘AMBON 



LIPI Ambon Periksa Puluhan Ikan Lema Mati di Pantai 


AMBON - Warga Dusun Batu 
Koneng, Desa Poka, Kecamatan 
Teluk Ambon, Kota Ambon dike¬ 
jutkan dengan penemuan puluhan 
ekor Ikan Kembung yang dikenal 
dengan sebutan Ikan Lema di Pantai 
Batu Koneng, dekat dermaga Lem¬ 
baga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) Ambon, Sabtu (28/9). 

Temuan puluhan ikan kemudian dil¬ 
aporkan ke pihak kepolisian dan pega¬ 
wai di Kantor Pusat Penelitian Laut Da¬ 
lam LIPI Ambon. Sekitar pukul 09.30 
WIT sejumlah peneliti LIPI Ambon 
kemudian diterjunkan ke lokasi yang 
dekat dengan kantor LIPI Ambon itu. 

Menurut Kepala LIPI Ambon Dr. 
Nugroho Dwi Hananto, M.Si temuan 
ikan yang jumlahnya sekitar 30-an 
ekor itu, bukan ikan yang mati ter¬ 
dampar, tetapi ikan es yang sudah 
membusuk dan dibuang warga di 



pantai. “Itu ikan es yang dibuang ke 
pantai, karena sudah busuk. Juga 
ditemukan ada kepala ikan kakap 
disitu. Dugaan kami ada yang mem¬ 
buang ikan disitu, bukan ikan yang 
mati terdampar seperti kejadian ke¬ 
marin di Leitimur Selatan, “ kata dia. 

Dijelaskan, selain bentuk fisik ikan 
yang sudah busuk, yang membeda¬ 
kan ikan mati terdampar dan dib¬ 
uang itu adalah, lokasinya hanya di 
satu titik, kemudian juga hanya 1 
jenis ikan yang ditemukan. Sedang¬ 
kan terkait siapa pelaku yang mem¬ 
buang puluhan ikan itu, Nugroho 
mengaku tidak mengetahuinya, 
karena sudah dicek tapi belum ada 
yang mengaku sebagai pelakunya. 

Warga sebelumnya melaporkan 
temuan itu karena khawatir apa yang 
dilihat ini sekilas sama dengan yang ter¬ 
jadi di sejumlah desa di Ambon. (L01) 


Satgas Yonif 734 Gelar Swiping di Taliabu 


Pemkot Gelar Doa Untuk Ambon 


BOBONG - Satgas Pamrahwan Yonif 
734 / SNS menggelar Sweeping (Pe¬ 
meriksaan) bersama Aparat Pemerin¬ 
tah, Aparat Desa, Aparat Teritorial se¬ 
tempat di Pelabuhan Laleo Kecamatan 
Lede Kabupaten Pulau Taliabu, Malu¬ 
ku Utara pada Selasa (24/9). 

Pada kegiatan sweeping tersebut 
satgas Yonif 734 dipimpin oleh 
wadan satgas Mayor Inf Jainal Ar- 
ifin, S.Pd. beserta 7 orang anggota, 
serta Di bantu oleh Camat Lede, 
Danramil Kec Lede, Babinsa Lede, 
Polsek Lede, Anggota koramil, 
kepala Desa Lede, Kepala Desa 
Tidoli, kepala desa Balohang, An¬ 
ggota Satpol PP. Mengingat Jalur 
laut merupakan sebuah salah satu 
jalur yang rawan terjadi nya tran¬ 
saksi ilegal serta untuk menegak¬ 
kan aturan guna mewujudkan kea¬ 
manan untuk masyarakat lede dan 
sekitarnya satgas 734 menggelar 
pemeriksaan pada sejumlah Kapal 
kapal di pelabuhan. Pada saat pe¬ 
meriksaan kami menemukan 1 kar- 


LANGGUR - Prosesi Tutup Gereja 
Protestan Maluku (GPM) Ebenhaes- 
er Ohoiel, di Desa atau Ohoi Ohoiel, 
Kecamatan Kei Besar, Kabupaten 
Maluku Tenggara (Malra) dilaku¬ 
kan dengan semangat penuh kekel¬ 
uargaan dan kebersamaan. Diawali 
dengan sebuah prosesi adat antara 
warga GPM dan umat Katholik Sta¬ 
si Ohoiel Kei Besar diawali dengan 
prosesi yang diikuti seluruh warga 
setempat dan undangan lainnya ini 
berlangsung di Ohoiel, Sabtu (28/9). 

Prosesi adat membawa Persemba¬ 
han Kabuil dalam ungkapan Bahasa 
Kei tersebut berisi menumakanan Kei 
seperti Dangu, Dantan serta makan 


dus terdiri atas 24 botol minuman 
cap tikus yang siap di edarkan. 

Menurut Dansatgas 734 / SNS, 
Letkol Inf Edwin Charles. Atur¬ 
an memang harus di tegakkan. 
Terkait temuan yang beredar di 
masyarakat, agar tercipta situasi 
yang kondusif aman, nyaman dan 
tentram. kami menyelenggarakan 
sweeping (Pemeriksaan) di Kapal 
kapal yang bersandar di pelabu¬ 
han Lede.Menurut Camat Lede, 
Daniel Hamid, S.Pd, kami merasa 
senang dan berterima kasih kepa¬ 
da satgas, telah bersedia berkoor¬ 
dinasi dengan aparat lainnya un¬ 
tuk melaksanakan pemeriksaan 
terhadap kapal kapal yang bersan¬ 
dar. Hal ini kami lakukan untuk 
menciptakan keamanan dan ken¬ 
yamanan dalam hidup bermas¬ 
yarakat. kita sebagai manusia yang 
hidup saling berdampingan serta 
saling membutuhkan apabila kita 
hidup dengan rukun maka hid¬ 
up ini akan terasa indah. (M01) 


khas daerah yang dibawah keluarga 
besar umat Katholik Ohoiel tersebut 
disambut oleh Ketua Majelis Jemaat 
GPM Ebenhaeser Ohoiel Pendeta 
Elsa Pea tepat di depan Gereja. 

Selanjutnya dilakukan doa bersa¬ 
ma oleh Majelis Jemaat dan mas¬ 
yarakat sebelum dilakukan tutup 
atap gereja, daun seng atap pertama 
dibawah oleh Majelis Jemaat. 

Suasana bahagia menghiasi jemaat 
ketika pergumulan panjang rehabil¬ 
itasi Gereja mulai memasuki tahap- 
kemajuan pekerjaan Gereja. Prosesi 
itu sendiri diakhiri dengan santap 
bersama yang dinikmati oleh semua 
warga jemaat dan undangan. (L02) 


AMBON - Dua hari pasca gempa yang 
melanda Kota Ambon dan sekitarnya, 
Pemkot Ambon menggelar Doa Untuk 
Ambon, Sabtu (28/9) yang berlangsung 
di Kediaman Walikota Ambon, Richard 
Louhenapessy. 

Doa bersama yang dipimpin oleh Rev. 
Suezette Hettingh tersebut diikuti oleh 
seluruh pejabat Kristen Lingkup Pemkot 
Ambon, Para Pendeta dan Pastor beserta 
Perangkat Pengurus, serta masyarakat. 

Dikatakan Walikota, Doa Untuk Am¬ 
bon yang dilakukan oleh Umat Kristen 
dan Katolik saat ini, juga akan dilakukan 
oleh Umat Muslim sehari sesudahnya 
yang bertempat di Kediaman Wakil Wa¬ 
likota Ambon, Syarif Hadler. 

Walikota menjelaskan, saat ini mas¬ 
yarakat Kota Ambon masih sangat ge¬ 
lisah, risau dan takut akan isu-isu yang 
beredar, banyak hal yang sudah dilaku¬ 
kan pihak Pemerintah, lewat sosialisa¬ 
si-sosialisasi dan penjelasan maupun 
pemberitaan terkait namun disadari 
kegelisahan tersebut tidak teratasi karena 
gencarnya isu-isu yang beredar melalui 
media-media sosial. “Kemajuan teknolo¬ 
gi bisa membawa dampak baik, namun 
juga berdampak negatif. Seperti halnya 
dengan penyebaran-penyebaran isu yang 


membawa kepanikan dan kegelisahan 
kepada masyarakat,” terang Walikota. 

Dirinya mengakui, sebagai masyarakat 
yang beragama, kepada Tuhanlah kita 
harus berserah dan memohon belas kasi¬ 
han. Dengan berdoa, kita semakin bijak 
dan semakin tenang dalam menghadapi 
setiap permasalahan hidup. 

Rev. Suezette Hattingh dalam reflek¬ 
sinya mengatakan, masyarakat Kota 
Ambon tidak bisa membandingkan dir¬ 
inya dengan pulau lain, kota lain, karena 
sesungguhnya bukan patokan sebagai 
pembanding. “Jikalau kita menyadari 
sesungguhnya ini adalah cobaan yang 
dari Tuhan untuk mengajak kita kembali 
kepada-Nya, berubahlah dan yakinilah 
bahwa Tuhan sanggup mengubah semua 
bencana menjadi sukacita bagi umat 
yang berserah,” terangnya. 

Dirinya juga mengajak masyarakat 
untuk tidak mempercayai informasi-in¬ 
formasi yang mencemaskan melainkan 
berserah kepada Keagungan Tuhan. 
‘Apabila ada yang mengatakan ini wak¬ 
tunya Tuhan untuk menghukum/meng¬ 
hakimi Ambon dan Maluku, Tuhan pu¬ 
nya rencana untuk Ambon dan Maluku 
karena Tuhan sanggup mengubah musi¬ 
bah menjadi berkat,” tutupnya. (K02) 



Satgas Yonif 734 Gelar Swiping di Taliabu 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

































06 


30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Caper, Minuman Counter Anti Baper yang Kekinian 



JAKARTA - Stephen Lesmana, pen¬ 
gusaha waralaba minuman olahan 
Caper alias counter anti baper. Caper 
menyajikan minuman kekinian berb¬ 
agai macam olahan dengan topping 
pudding atau bubble. Bahan bakunya 
dari kakao, kopi, dan teh nusantara 

Lewat harga terjangkau dan bah¬ 
an baku berkualitas, Stephen men¬ 
gusung produk minuman olahannya 
lewat merk Caper. Caper yang dirin¬ 
tisnya sejak 2016 ini berhasil berkem¬ 
bang dengan menambah beberapa 
gerai cafe yang tersebar di Jakarta, 
Tangerang, hingga Yogyakarta. 

Meski berasal dari latar belakang 
akademis sarjana teknik, namun 
Stephen berhasil mengembangkan 
usahanya tersebut dalam waktu rela¬ 
tif singkat. Jauh sebelum merintis 
Caper, sekitar delapan tahun yang 
lalu Stephen memulai usahanya di 
bidang penjualan minuman atau 
beverages di usia 25 tahun. 

Stephen yang saat itu bekerja se¬ 
bagai seorang kontraktor memutar 
balik ‘setirnya menjadi pengusaha 
kuliner minuman lantaran kege¬ 
marannya dalam berbisnis. Lewat 
merk Milkyway, Stephen meri¬ 
lis minuman dengan bahan dasar 
cokelat yang diraciknya sendiri. 

Pria berusia 33 tahun tersebut men¬ 
gaku menyayangkan sumber daya 
Indonesia yang melimpah namun 
tak cukup dioptimalkan. Bahan ka¬ 
kao yang diambilnya dari Sulawesi 
pun melahirkan minuman Milkyway 
yang kini dipasarkan lewat beberapa 
gerai ritel supermarket. 

“Saya melihat sumber daya kita 


melimpah dan kualitasnya sangat 
baik. Karena saya juga passion di 
bisnis mulai dari kuliah, makanya 
saya memilih jalan ini,” kata Ste¬ 
phen saat berbincang dengan detik- 
com beberapa waktu lalu. 

Setelah berhasil merilis Milkyway, 
Stephen kemudian mendirikan 
kedai minumannya sendiri pada 
Februari 2016 lalu di Cengkareng, 
dengan nama Caper. Bisnis ritel di 
supermarket yang mulai goyang 
pada saat itu menambah keyakinan¬ 
nya untuk membuka kafe minuman 
sendiri dengan rasa yang autentik. 

Tak tanggung-tanggung, Stephen 
mengeluarkan modal hingga Rp 70 
juta untuk membangun bisnis minu¬ 


man barunya tersebut. Namun, dia 
bilang sudah bisa balik modal dalam 
waktu tiga bulan, dengan catatan 
minimal minumannya laku terjual 
rata-rata 80 cups dalam sehari. 

Benar saja, dengan harga jual mi¬ 
numan Rp 8.500-15.000, Stephen 
berhasil menjual minumannya se¬ 
banyak 70-80 cups sehari. Uang 
yang berhasil dikumpulkan dalam 
sehari bisa mencapai Rp 2 juta. 

Varian minuman yang ditawarkann¬ 
ya mulai dari choco banana, chocolate 
special, greentea matcha, dan pudding 
bubble gum. Menyasar pasar menen- 
gah-bawah, Stephen memakai jurus 
harga murah dan kualitas mumpuni 
dalam menjual produk minumannya. 


Andalannya harga terjangkau dengan 
kualitas terbaik,” katanya. 

Dengan omzet Rp 2 juta sehari, 
Stephen mengaku bisa memperoleh 
laba hingga Rp 30 juta dalam seb¬ 
ulan. Hal inilah yang membuatnya 
yakin balik modal bisnis ini bisa di¬ 
capai dalam kurun waktu tiga bulan. 

Meski saat ini banyak bisnis mi¬ 
numan bobba dan brown sugar 
di pasar, namun Stephen menga¬ 
ku bisa terus bersaing lewat jurus 
harga dan kualitas yang diandal¬ 
kannya tadi. Pesannya untuk para 
pebisnis muda, semoga bisa selalu 
inovatif dan teguh dalam berk¬ 
arya. “Daya tahannya harus kuat 
dan fokus,” ungkapnya. (DTK) 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 

KANGPHO t DRAWA 





Warna kulit: 

Kehangatan, persahabatan, 
dan cinta kasih 


Sayap, 

ekor, & jari: 

Simbol 


20 Okt 2020 


| Kangpho: Kangguru Pohon Mantel Emas I Drawa: Burung Cendrawasih 

4 +---- .-...-.. 


Warna asli certderawaslh: 
Semangat, kehangatan, 
dan kegembiraan 


Ayo, dukung pekai olahraga terbesar Indonesia 

—=— bareng Kangpho 8 Drawa! - 



SUDOKU #010 






6 





3 

6 


8 




2 




2 

7 


1 

8 

4 


6 


1 

9 



7 


3 










8 


9 



7 

2 


1 


7 

3 

2 


6 

5 




5 




3 


6 

2 





8 






| Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di seluruh dunia. | 

| Sangat menyenangkan untuk dimainkan, tetapi bisa rumit dan | 

$ membingungkan pada awalnya. i 

| Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 | 

| ke dalam jaring-jaring 9><9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada | 

| angka yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. | 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 















































ANEKA RAGAM 


30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


TEKA TEKI SILANG #010 

j MENDATAR 

i 1. Tentang penglihatan. 3. Jambangan bunga. 5. Penggemar. 7. Mata uang 
i asing. 8. Duka nestapa. 10. Benda yang rasanya panas. 11. Liga. 12. Badan 
i Meteorologi dan Geofisika. 13. Ibukota Italia. 15. Ular dalam dongeng. 17. Gas 
i alam cair. 19. Bertuah. 22. Teman. 24. Kuala. 25. Pada (Inggris). 26. Singkatan 
! pada TNI Angkatan Laut. 28. Tiru. 29. Kumandang; gema. 30. Dalam (Inggris), 
i 31. Kata depan. 32. Nama benua. 33. Nama daerah di Maluku. 35. Perband- 
i ingan ukuran dalam peta. 38 Perang (Inggris). 40. Buih. 41. Bersifat khas, 
i 43. Bagian yang di dalam. 44. Merk mesin tulis. 45. Sakit (Inggris). 46. Kuah 
i tomat. 48. Miskin (Inggris). 50. Keuntungan. 51. Semut (Inggris). 52. Dikte. 

| MENURUN 

I 1. Penyanyi. 2. Mama. 3. Berdasarkan penglihatan. 4. Alat musik tiup. 
I 5. Untuk (Inggris). 6. Enggan. 7. Uji. 9. Komando (diulang). 14. Keluar (Inggris). 
I 16. Lubang besar di kaki bukit atau gunung. 18. Pulau di sebelah barat Sumat- 
j era. 20. Lawan kata. 21. Lemah syahwat. 22. Kepala Lembaga Pemasyaraka- 
| tan. 23. Tonsil. 25. Sari. 27. Lembaga Alkitab Indonesia. 30. Danau dari Pulau 
i Samosir. 33. Karangan di surat kabar. 34. Ogan Komering Ulu. 36. Komite 
I Nasional Indonesia. 37. Penguraian. 38. Kasta ketiga dalam agama Hindu, 
i 39. Tumbuhan penutup tanah. 40. Kendaraan umum. 42. Uji. 47. Harapan. 
! 49. Minyak pelumas. 


Ripley’s- Percaya atau Tidak! 

“...saat musim angin kencang melanda Oklahoma, AS. Sebuah rumah karet 
besar tempat bermain yang berisi anak-anak, terangkat dan terbawa angin. 
Rumah tersebut kemudian ditarik kembali oleh para orang tua.” 

“..penyanyi sensasional, Shakira lancar berbicara dalam sekurangnya empat 
bahasa.” 

“...bahasa teknis kesehatan dari sakit kepala akibat memakan es krim adalah 
Sphenopalatine Ganglioneuralgia.” 


<3pn 11 , 11 } y 


pinys—Selieve /t or ATot/* 


i 

i 

'g 

£ 
■e 

©N A WINPY tW rw OktAHcftA A EauMCe VUA 5 a 

CJF ASte WTH CHlUTREtJ «fllU, IN^iIjE 

PM3EWTS PUUED it SACW CWWN ^ 9ulmltt«llrRlihapi«lH«Lkafivoml-A. 


■I kii 9 Rlptay Enlerfahmeni Int. 


TECHNtcAL IErm 
P b R AH 

\C E CRgftfA 

. 

GAN&LtOMGORAtJ&A f 

ICO 

«nvivn payaesm ia-„ 


FILOMINO #010 








1 





1 



7 

1 


8 

1 



1 

9 



2 







4 

4 

3 

1 



1 

7 

7 



4 

9 





5 






4 

1 




7 

1 



1 




6 


6 

7 

7 



4 

4 


8 


1 










4 


1 


3 

1 


1 

4 


1 



1 

3 


1 

5 




1 


4 



8 


Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera. 
Jumlahnya harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


> 4 A .19 RzratoEn diGitcd 

. £ CAMPAICN PON XX 

dan PEPARNAf XVI PAPUA 

PESFRTA SAYEMBARA TERDIRI DARI ; \ ' f'*» 


PESERTA SAYEMBARA TERDIRI DARI ; y \ 

- Masyarakat Umum / PNS , a J 

[Porsoorfinoan / Kdompoh) : ' /1 . 

> KTP PAPUA TtDfts' 1 ' 

> KTP LUAR PAPUA W*»'**' 

. Badan Usaha ^ 

jenis kont«n vang dilombakan Lirik Persyaratan ; https://biUy/2YqtxcD 

I Oideo " 1 waktu Pelaksanaan : 

- Foto oi ittuMus - 25 September 2019 

CP : 082197915090 < Krii > 




mm 


Rp. 642.500.000,- 


Dltfcominto Provl Pppua 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
























































































































































































08 £&Lelemuku 


Jokowi Temui 7 Tokoh 
Lintas Agama di Istana 

Presiden Joko Widodo meneri¬ 
ma sejumlah tokoh lintas agama di 
Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 26 
September 2019. Dalam pertemuan 
tersebut, Presiden Jokowi dan tujuh 
tokoh lintas agama berdiskusi men¬ 
genai berbagai hal yang menyangkut 
situasi bangsa Indonesia. 

Ketujuh tokoh lintas agama tersebut 
adalah Sekretaris Jenderal Pengu¬ 
rus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 
Helmy Faishal Zaini, Ketua PWM D.I. 
Yogyakarta Muhammadiyah Agus 
Taufiqurrahman, Ketua Konferen¬ 
si Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. 
Ignatius Suharyo, dan Ketua Umum 
Persekutuan Gereja-gereja di Indone¬ 
sia (PGI) Pdt. Henriette Tabita Lebang. 
Selain itu hadir juga Ketua Umum 
Persatuan Umat Buddha Indonesia 
(Permabudhi) Arief Harsono, Ketua 
Umum Majelis Tinggi Agama Kong¬ 
hucu Indonesia (Matakin) Ws. Budi 
Santoso Tanuwibowo, serta Ketua 
Umum Parisada Hindu Dharma Indo¬ 
nesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya. 

Sekjen PBNU Helmy Faishal men¬ 
jelaskan pertemuan tersebut memba¬ 
has berbagai hal terkait kondisi bangsa 
saat ini. Pertama, tentang kebakaran 
hutan dan lahan (karhutla) yang ter¬ 
jadi di sejumlah wilayah di Tanah Air. 

“Presiden tadi menyampaikan lang¬ 
kah-langkah yang telah diambil oleh 
pemerintah. Sekaligus kami selaku civil 
society juga telah melakukan upaya-up¬ 
aya seperti penyiapan safe house, pem¬ 
berian masker kepada masyarakat, dan 
juga bersama-sama kita juga ikut me¬ 
madamkan api kebakaran hutan dan 
lahan di beberapa daerah,” kata Helmy. 

Kedua, mengenai perkembangan 
Papua yang terakhir. Menurut Helmy, 
para tokoh lintas agama berkomitmen 
untuk terus membangun dialog ber¬ 
sama warga dan masyarakat. “Bahwa 
masih ada memang kesenjangan yang 
harus terus menerus oleh pemerintah 
dilakukan upaya-upaya peningkatan, 
terutama dalam bidang ekonomi, pen¬ 
didikan, dan sumber daya manusia. 
Tentu itu menjadi komitmen kita ber¬ 
sama,” imbuh Helmy. 



Terakhir, mengenai perkembangan 
demonstrasi gerakan mahasiswa di 
sejumlah daerah. Terkait hal terse¬ 
but, para tokoh lintas agama menga¬ 
presiasi kemurnian aksi yang dilaku¬ 
kan para mahasiswa yang dinilai 
sebagai agen perubahan. 

“Kami juga berharap agar gerakan 
mahasiswa ini betul-betul dapat 
dihindarkan dari adanya kelom¬ 
pok-kelompok kepentingan tertentu 
yang ingin menunggangi agen¬ 
da-agenda tersebut,” jelas Helmy. 

“Intinya adalah kami para tokoh 
lintas agama ini bersama-sama men¬ 
doakan agar bangsa Indonesia tetap 


30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


menjadi bangsa yang adil, makmur, 
aman, sejahtera, tetap beradab, den¬ 
gan nilai luhur bangsa yang kita mi¬ 
liki. Kita memiliki apa yang disebut 
sebagai budaya sopan santun, saling 
menghormati, budaya saling meng¬ 
hargai yang tentu kalau kita lihat di 
sejumlah kalangan ini mengalami 
krisis,” tandas Helmy. (R01) 

Komnas HAM Tuntut 
Polisi Selidiki Korban Demo 

Pekan ini, ribuan mahasiswa dan 
pelajar berunjuk rasa di depan ge¬ 
dung Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR)/ Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) di bilangan Senayan, 
Jakarta. Demonstrasi mengenai 
beberapa isu, termasuk menolak 
sejumlah undang-undang kon¬ 
troversial tersebut, juga terjadi di 
berbagai daerah seperti Bandung, 
Jember, Surabaya, Medan, Makassar, 
Mataram, Denpasar, dan Kendari. 

Sebagian besar unjuk rasa itu berakh¬ 
ir bentrok antara demonstran dengan 
polisi. Di Kendari bentrokan tersebut 
mengakibat dua mahasiswa Univer¬ 
sitas Halu Oleo, Kendari, meninggal, 
yakni Himawan Randi dan Yusuf 
Kardawi. Sedangkan di Jakarta bentro¬ 
kan menewaskan satu pelajar. 

Menanggapi hal tersebut, dalam 
jumpa pers di kantornya di Jakarta, 
Jumat (27/9), Komisioner Komisi Na¬ 
sional Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM) B.K. Ulung Hapsara menuntut 
polisi untuk menyelidiki penyebab ke- 
matian ketiga pengunjuk rasa tersebut. 

“Seperti apa kejadian yang sebe¬ 
narnya sehingga ketiga orang ini 
meninggal dan kemudian apabila 
ditemukan bahwa pelakunya adalah 
polisi, ya harus diberi sanksi sesuai 
dengan peraturan yang ada di ke¬ 
polisian,” kata Ulung Hapsara. 

Randy tewas dengan luka dada se¬ 
belah kanan selebar 5 cm dengan 
kedalaman 10 cm akibat senjata ta¬ 
jam. Sementara, Yusuf meninggal 
setelah sebelumnya sempat dirawat 
di RSU Bahteramas. Ia mengalami 
benturan di kepala. Selain itu, ada 
lima luka dengan panjang sekitar 
empat sampai lima sentimeter. 

Sementara itu, Kepala Biro Peneran¬ 
gan Masyarakat Divisi Humas Polri 
Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan - 
polisi yang mengamankan demo ti¬ 
dak dibekali senjata api dan peluru 
tajam. Dedi mengatakan, aparat ke¬ 
polisian hanya dibekali tameng, gas 
air mata, dan water cannon. Maka 
dari itu, Dedi menuturkan bahwa 
penyebab kematian korban harus 
didalami secara ilmiah. (VOA). 

Demam Berdarah 
Menyebar di Amerika 

Demam berdarah menyebar den¬ 
gan cepat di berbagai penjuru Amer¬ 
ika Tengah, sebut Palang Merah In¬ 
ternasional (IFRC) dan Bulan Sabit 
Merah, Jumat (27/9). “Cakupan wa¬ 
bah ini belum pernah terjadi sebel¬ 
umnya di Amerika Tengah,” kata Dr. 
Maria Frana Tallarico, direktur kese¬ 
hatan IFRC untuk wilayah Amerika. 

Guatemala, Nikaragua, El Salvador 
dan Kosta Rika melaporkan “pening¬ 
katan luar biasa jumlah pasien demam 
berdarah dibandingkan dengan ta¬ 
hun-tahun sebelumnya,” sebut IFRC. 

Lebih dari 71.200 orang di Hondu¬ 
ras telah mengidap penyakit itu yang 


ditularkan oleh nyamuk. 

Musim hujan dan suhu tinggi telah 
menciptakan genangan air yang mer¬ 
upakan tempat yang sempurna bagi 
perkembangbiakan nyamuk, jelas 
IFRC. Yang mengkhawatirkan sehu¬ 
bungan dengan penyakit ini di Hondu¬ 
ras adalah 65 persen dari 128 kematian 
yang dilaporkan sejauh ini adalah pada 
anak-anak berusia di bawah 15 tahun. 

“Ini akibat kurangnya imunitas di 
kalangan anak-anak muda terhadap 
empat jenis demam berdarah paling 
mematikan yang sekarang beredar di 
kawasan,” kata Tallarico. (VOA) 

ASN Diminta Tak 
Agunkan Kartu Taspen 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
lingkungan Pemerintah Provinsi 
Papua diimbau tak mengagunkan 
kartu Taspen miliknya, sebab memi¬ 
liki banyak kegunaan dan fungsi 
yang ditawarkan kepada pengguna. 

Hal itu disampaikan, Kepala 
Cabang Taspen Jayapura Mulat 
Budiyanto, usai penyerahan kartu 
Pintar Taspen secara simbolis, pada 
apel Senin (23/9), di Halaman Kan¬ 
tor Gubernur Dok II, Jayapura. 

Menurut dia, kemudahan yang 
diberikan tersebut, antara lain pem¬ 
berian diskon untuk keperluan 
rumah tangga, kesehatan dan lain¬ 
nya. “Misalnya, bagi ASN yang hen¬ 
dak pasang indihome, bapak atau ibu 
pegawai negeri akan mendapat diskon. 
Begitu pula untuk kerja sama dengan 
laboratorium prodia, yang mendapat 
diskon maksimal 20 persen”. 

“Kemudian ada juga dengan Apo¬ 
tek Kimia Farma, lalu pihak Garuda 
Indonesia untuk yang akan beper¬ 
gian dengan pesawat terbang. Seh¬ 
ingga kami harap kartu baru ini ti¬ 
dak diagunkan,” tegasnya lagi. 

Pihaknya memastikan kedepan, 
siap mensosialisasikan hak dan ke¬ 
wajiban pemilik kartu di seluruh 
SKPD. Sebab masih banyak fungsi 
dan kegunaan yang belum diketahui. 

Asisten Bidang Umum Sekda Pap¬ 
ua Muhammad Ridwan Rumasukun 
mengapresiasi pihak Taspen yang 
memberikan banyak kemudahan bagi 
ASN melalui kartu baru tersebut. 

“Terima kasih kepada PT. Taspen 
yang memberikan pelayanan prima 
kepada ASN di Provinsi Papua.Untuk 
itu, kepada Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah, dimohon segera menyiapkan 
jadwal mulai besok (Selasa, red), untuk 
mensosialisasi fungsi dan kegunaan 
dari kartu baru Taspen ke SKPD mas¬ 
ing-masing,” pungkasnya. (P02) 

Garuda Layani 
Manado-Davao 

Maskapai nasional Garuda Indone¬ 
sia pada Jumat (27/09/2019) resmi 
melayani rute penerbangan Mana¬ 
do. Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) - 
Davao, Filipina pulang pergi sebagai 
bagian dari komitmen perusahaan un¬ 
tuk memperkuat jaringan penerbangan 
regional sekaligus mendukung pening¬ 
katan perekonomian dan kepariwisata¬ 
an antara Indonesia dan Filipina. 

Pada kesempatan tersebut, Direktur 
Utama Garuda Indonesia Ari Askha- 
ra mengungkapkan bahwa layanan 
penerbangan Manado - Davao pp 
tersebut merupakan bagian dari 
upaya Garuda Indonesia untuk 
menghadirkan konektivitas tanpa 



batas (seamless connectivity) kepada 
para pengguna jasa menuju Filipina 
maupun Indonesia melalui layanan 
penerbangan regular flight perta¬ 
ma yang menghubungkan Manado 
dengan Davao. “Kami tentunya ber¬ 
harap bahwa penerbangan langsung 
ini juga akan menjadi momentum 
penting bagi kedua negara khususn¬ 
ya dalam memperkuat sektor perda¬ 
gangan dan investasi, serta perluasan 
akses konektivitas udara antara In¬ 
donesia dan Filipina”, papar Ari. 

Dikatakan dengan jumlah kunjun¬ 
gan wisatawan ke Davao yang men¬ 
capai 2,3 juta orang sepanjang tahun 
2018 dapat menjadi peluang tersendi¬ 
ri bagi pengembangan potensi kepari¬ 
wisataan di Manado, khususnya 
dengan adanya akses penerbangan 
langsung dari Davao menuju Manado 
ini yang diharapkan dapat menarik 
wisatawan di Davao untuk melanjut¬ 
kan perjalanan ke berbagai destinasi 
wisata unggulan di Manado. 

Kota Davao dikenal sebagai kota 
perkebunan dan penghasil buah - 
khususnya nenas- dan tanaman Ang¬ 
grek serta keragaman wisata heritage 
kebudayaan Islam. Kota ini juga men¬ 
jadi pintu masuk ke berbagai destina¬ 
si wisata unggulan di Filipina Selatan. 

“Dengan luas wilayah mencapai 244 
ribu hektar, Davao memiliki berbagai 
daya tarik potensi pariwisata berbasis 
alam dan budaya seperti pegunungan, 
pantai, hutan lindung, hingga wilayah 
pusat komersial”, jelas Ari. 

Penerbangan Manado - Davao pp 
akan dioperasikan dengan armada 
ATR 72-600 berkapasitas 70 pen¬ 
umpang (all economy class) sebanyak 
2 kali per minggu, yakni pada hari 
Senin dan Jumat. Penerbangan Ma¬ 
nado - Davao akan beroperasi den¬ 
gan nomor penerbangan GA 7401 
yang berangkat dari Bandara Inter¬ 
nasional Sam Ratulangi pada pukul 
10.30 WITA. Sedangkan penerban¬ 
gan Davao - Manado akan beroper¬ 
asi dengan nomor penerbangan GA 
7402 yang berangkat dari Bandara 
Internasional Francisco Bangoy pada 
pukul 13.15 waktu setempat.. (B02) 

AS Larang Penggunaan 
Vape Berbahan Ganja 

Pusat Pengendalian dan Pencegah¬ 
an Penyakit Amerika Serikat (Cen- 
ters for Disease Control and Preven- 
tion) merekomendasikan siapapun 
untuk tidak menggunakan rokok 
elektrik, terutama yang mengandung 
bahan ganja tetrahydrocannabinol 
(THC). Seorang pejabat kesehatan 
masyarakat mengatakan hal tersebut 
pada hari Jumat (27/9). 

Berita yang dilansir dari Reuters 
ini mengatakan, rokok elektrik telah 
dipasarkan sebagai alat untuk mem¬ 
bantu perokok berhenti. Namun 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













ANTAR BANGSA 


30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ternyata penggunaannya di kalan¬ 
gan anak muda di Amerika Serikat 
meningkat. Adanya serentetan pen¬ 
yakit paru-paru parah yang dikait¬ 
kan dengan vape itu menyebabkan 
pengawasan ditingkatkan. 

Pusat Pengendalian dan Pence¬ 
gahan Penyakit Amerika Serikat 
atau CD C sebelumnya menyarank¬ 
an konsumen untuk menghindari 
rokok elektrik. Namun rekomen¬ 
dasi terbaru yang dikeluarkan lem¬ 
baga itu hanya fokus pada produk 
THC. Hal itu selaras dengan data 
nasional yang menunjukkan se¬ 
jumlah besar kasus ini terkait den¬ 
gan tingginya penggunaan ganja. 

CDC dan pejabat kesehatan negara, 
bersama dengan lembaga kesehatan 
lainnya, sedang menyelidiki 805 kasus 
yang dikonfirmasi dan 12 kematian 
lainnya karena penyakit pernafasan 
misterius yang terkait dengan vaping. 

Menurut penelitian yang diter¬ 
bitkan oleh CDC pada hari Jumat, 
514 dari 805 pasien tahu tentang 
zat yang digunakan dalam produk 
vape mereka. Hampir 77% dari mer¬ 
eka menggunakan rokok elektrik 
yang mengandung THC. Namun 
Wakil Direktur Utama CDC, Anne 
Schuchat, memastikan hal tersebut 
tidak akan mempersempit fokus 
penyelidikan, karena beberapa peng¬ 
guna juga melaporkan menggunakan 
rokok elektrik dengan hanya nikotin. 

Data menunjukkan bahwa 56,8% 
menggunakan nikotin dalam vape 
mereka, sementara 16% menggunakan 
vape yang hanya mengandung nikotin 
dalam 30 hari sebelum gejala. (VOA) 


Dedy Ermansyah 
Jadi Gubernur Bengkulu 



Presiden Joko Widodo pada 
Rabu, 25 September 2019, melan¬ 
tik Wakil Gubernur Bengkulu sisa 
masa jabatan tahun 2016-2021 
Dedy Ermansyah. Pelantikan 
tersebut berdasarkan pada Surat 
Keputusan Presiden Republik In¬ 
donesia Nomor 94/P Tahun 2019 
tanggal 20 September 2019 ten¬ 
tang Pengesahan Pengangkatan 
Wakil Gubernur Bengkulu Sisa 
Masa Jabatan Tahun 2016-2021. 

Acara pelantikan diawali dengan 
penyerahan petikan Surat Kepu¬ 
tusan Presiden oleh Presiden Joko 
Widodo kepada calon wakil guber¬ 
nur terpilih di Istana Merdeka. 

Presiden dengan didampingi oleh 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Ku- 
molo dan calon Wakil Gubernur 
Bengkulu kemudian menggelar 
kirab dengan berjalan kaki menuju 
Istana Negara. Setelahnya, rang¬ 
kaian acara berlanjut pada upacara 
pelantikan dan pengambilan sump¬ 
ah jabatan. 

“Demi Allah saya bersumpah, akan 


memenuhi kewajiban saya sebagai 
wakil gubernur dengan sebaik-bai¬ 
knya dan seadil-adilnya, meme¬ 
gang teguh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, dan menjalankan segala un¬ 
dang-undang dan peraturannya 
dengan selurus-lurusnya, serta ber¬ 
bakti kepada masyarakat, nusa, dan 
bangsa,” demikian Presiden mend¬ 
iktekan sumpah jabatan. Acara pe¬ 
lantikan tersebut kemudian diakhiri 
dengan pemberian ucapan selamat 
oleh Presiden Joko Widodo untuk 
kemudian diikuti oleh tamu undan¬ 
gan yang hadir. (R02) 

Greta Thiimlx.Tg Pertanyakan 
Sikap Pemimpin Dunia 

Aktivis lingkungan dari Swed¬ 
ia, Greta Thunberg, menuturkan 
ketidakpahamannya atas tindakan 
orang-orang dewasa dan pemimp¬ 
in dunia yang memperolok anak- 
anak dan remaja yang bertindak 
berdasarkan sains. Dia merespon 
serangan terhadap kampanyenya 
ketika siswa-siswa melakukan ge¬ 
lombang kedua protes global yang 
menuntut tanggapan atas perubah¬ 
an iklim. 

Ketika ditanya tentang Presiden 
Trump dan pihak lain yang memper- 
olokkan dirinya, aktivis berusia 16 ta¬ 
hun itu mengatakan, mungkin mereka 
merasa sudut pandang dan kepentin¬ 
gan mereka terancam oleh aktivitas 
perubahan iklim. “Kita telah menjadi 
terlalu nyaring untuk ditangani, itulah se¬ 
babnya mereka mau membisukan kita,” 
katanya pada sebuah reli di Montreal, 
setelah bertemu dengan PM Kanada Jus- 
tin Trudeau.“Tetapi kita juga harus me¬ 
nerimanya sebagai pujian,” tambahnya. 

Gerakan lingkungan yang dilaku¬ 
kan remaja inimengundang kritik 
dari beberapa pihak yang menuduh 
siswa-siswa tersebut bereaksi ber¬ 
lebihan, dan katanya, mereka lebih 
baik bersekolah. Ribuan orang me¬ 
neriakkan “Greta! Greta!” ketika dia 
bicara pada reli di Montreal. 

“Kita akan melakukan segalanya un¬ 
tuk menghentikan krisis ini semakin 
buruk sekalipun itu berarti menun¬ 
da sekolah atau pekerjaan,” katanya. 
“Rakyat telah berbicara, dan kita akan 
terus berbicara sampai pemimp¬ 
in-pemimpin kita mendengar dan 
bertindak. Kami adalah perubahan 
dan perubahan akan datang.” (VOA) 

Gubernur Sumbar 
Imbau Warga Tenang 

Menyusul terjadinya kerusuhan 
di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, 
Provinsi Papua, yang menewaskan 
9 orang perantau Minang bebera¬ 
pa waktu lalu, Gubernur Sumatera 
Barat (Sumbar), Irwan Prayitno pada 
Selasa (24/9), menghimbau seluruh 
masyarakat Sumbar baik yang ada di 
kampung halaman maupun di per¬ 
antauan untuk tetap tenang. 

Ia mengatakan agar semua kom¬ 
ponen masyarakat mampu menjaga 
kondusivitas situasi dan tidak terpen¬ 
garuh dengan hal hal yang dapat men- 
ganggu keamanan dan ketertiban. 

Gubernur juga menambahkan, 
Pemprov Sumbar senantiasa men¬ 
gamati perkembangan di Wamena 
serta berkomunikasi secara intensif 
dengan pihak pihak terkait. 

Informasi terbaru apapun yang di¬ 



peroleh tentang keadaan masyarakat 
Sumbar di Papua akan segera disam¬ 
paikan ke masyarakat Sumbar melalui 
media. Hal ini diperlukan untuk men¬ 
gambil langkah langkah yang diang¬ 
gap penting untuk menjaga keaman¬ 
an warga Sumbar di Papua. 

Sebagaimana diketahui, kerusuhan 
pecah di Wamena pada Senin (23/9) 
lalu. Akibat kerusuhan itu, pemprov 
Sumbar mengkonfirmasi 9 orang 
warga asal Pesisir Selatan, Sumbar, 
turut menjadi korban tewas. Dari 
9 jenazah tersebut, 8 jenazah dip¬ 
ulangkan ke Sumbar dan 1 orang 
telah dikuburkan di Wamena. Pem¬ 
prov Sumbar akan memfasilitasi 
pemulangan jenazah hingga ke ru¬ 
mah duka masing masing. (P30) 

Amerika Akan Coret 
Perusahaan China 

Pemerintahan Donald Trump 
dilaporkan tengah mempertim¬ 
bangkan untuk mencoret perusa¬ 
haan-perusahaan China dari pasar 
saham AS, sebagai cara untuk mem¬ 
batasi investasi Amerika di negara 
Tirai Bambu itu. Langkah ini, yang 
pertama dilaporkan oleh Bloomberg 
News, akan semakin meningkat¬ 
kan perang dagang di antara kedua 
ekonomi dunia yang terbesar. 

Pencoretan perusahaan-peru¬ 
sahaan itu dari bursa saham AS, 
merupakan bagian dari rencana 
pemerintah untuk membatasi in¬ 
vestasi Amerika di China. Demikian 
menurut laporan yang mengutip seo¬ 
rang pejabat pemerintah Amerika. 

Pejabat pemerintah juga sedang 
menelusuri bagaimana Amerika 
bisa memberlakukan pembatasan 
terhadap bisnis China yang masuk 
dalam indeks saham Amerika, de¬ 
mikian kata laporan tadi. 

Mekanisme tentang bagaimana 
melaksanakan pencabutan perusa¬ 
haan-perusahaan itu masih harus dis¬ 
usun, dan setiap rencana seperti itu 
harus disetujui oleh Presiden Trump. 
Laporan ini muncul sementara pe¬ 
rundingan perdagangan antara Amer¬ 
ika dan China akan dimulai kembali di 
Washington pada 10 Oktober. (VOA). 

Luckin Coffee Masuk 
Bisnis Minuman Jus 

Luckin Coffee, jaringan kedai kopi 
China yang sering disejajarkan den¬ 
gan Starbuck di Amerika, mem¬ 
perluas usahanya. Perusahaan itu 
baru-baru ini menjalin kerjasama 
denganLouis Dreyfus Company, pro¬ 
duser dan distributor produk-produk 
pertanian Belanda, untuk mengem¬ 
bangkan bisnis jus di China. 

Meniru nama Luckin Coffee, 
mereka akan memproduksiLuckin 
Juiceatau jus Luckin di China. 


09 jfeLelemuku 


Kedua perusahaan itu menandatan¬ 
gani kesepakatan kerjasama, Kamis 
(26/9), di Singapura. Perusahaan pa¬ 
tungan itu memproduksi sekaligus 
memasarkan jus jeruk, jus apel, jus 
buah-buahan lain dan jus sayuran. 
Mereka sesumbar produk yang mer¬ 
eka pasarkan bukan dari konsentrat, 
melainkan dari buah atau sayur segar. 

Jus buah dan jus sayur itu akan 
akan dipasarkan jaringan kedai- 
Luckin Coffee di China. 

Luckin Coffee, yang toko perta¬ 
manya dibuka di Beijing kurang 
dari dua tahun lalu, kini memili¬ 
ki lebih dari 2.300 kedai. (VOA) 

Arab Saudi Incar 
Para Wisatawan 

Arab Saudi untuk pertama kalinya 
membuka diri untuk wisatawan inter¬ 
nasional. Langkah historis ini dianggap 
luas sebagai cara negara di Timur Ten¬ 
gah itu mengurangi ketergantungann¬ 
ya pada penghasilan dari minyak. 

Hari Jumat (27/9), kerajaan terse¬ 
but mengumumkan 49 negara yang 
warganya memenuhi syarat untuk 
mendapatkan visa Arab Saudi. 

Sebagai bagian dari itu, Saudi juga 
melonggarkan aturan berbusana 
bagi wisatawan perempuan. 

Menteri Pariwisata Ahmad al-Kha- 
teeb mengatakan kepadaReuters- 
bahwa wisatawan perempuan tidak 
harus mengenakan abaya, baju 
panjang berwarna hitam yang dike¬ 
nakan perempuan Saudi, tetapi bu¬ 
sana mereka harus sopan. 

Visa bagi perempuan yang beper¬ 
gian sendirian juga tersedia tanpa 
pembatasan apapun seperti yang 
diberlakukan pada masa lalu. (VOA) 

Unjuk Rasa Beberapa Kota 
Bukan Dari Mahasiswa 

Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Mu¬ 
hammad Iqbal, S.I.K., M.H., kemba¬ 
li menegaskan aksi unjuk rasa di be¬ 
berapa kota tidak murni dilakukan 
oleh kelompok mahasiswa. 

Kadiv Humas Polri menye¬ 
but adanya pihak pendompleng, 
penunggang dalam unjuk rasa terse¬ 
but. “Sudah berkali-kali Pak Karo 
Penmas, Pak Kapolri telah men¬ 
yampaikan aksi di beberapa kota 
tidak murni lagi hanya adik-adik 
mahasiswa. Tapi ada pendompleng, 
penunggang, kita dapat buktikan. 
Ada beberapa petunjuk tentang itu,” 
ungkap dia pada Kamis (27/9). 

Hal tersebut diungkapkan Kad¬ 
iv Humas Polri dimana sebel¬ 
umnya telah dirilis data sejum¬ 
lah orang yang diamankan polisi 
dibeberapa wilayah yang diduga 
sebagai provokator dan perusuh 
pada unjuk rasa tersebut. (M 13) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












OPINI 


10 


30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Dari Redaksi... 



masyarakat yang membutuhkan atau untuk 
pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya diber¬ 
ikan par tingkatkan pelayanan masyarakat ke 
orang-orang desa seperti beta deng keluarga 
besar. Tapi ternyata, ooo ternyata sekali 
lagi barang-barang itu manguap seperti 
embun di siang hari. 

Ada yang bilang wang-wang yang hilang 
tu ada Rp400 juta, tapi ada juga yang bilang 
sampe Rp500 juta. Beta seng tau, akang pu 
angka betul ka seng. Tapi sayang paskali, kalo 
barang bisa ancor macam bagini. 

Beta yang tiap hari baojek deng kerja 
sarabutan ini saja harus pica otak untuk 
dapat wang RplOO ribu. Apalai mo sampe 
ratus-ratus juta macam bagitu. Paling say¬ 
ang sakali kalo ada oknum orang yang seha¬ 
rusnya duduk par kerja untuk rakyat ternya¬ 
ta kerja par parlente rakyat deng masyarakat 
yang selama ini buta akang barang ini. 

Beta deng masyarakat seng mau tau par 
pake buat apa saja wang-wang itu. Tapi sela¬ 
ma ini wang-wang ini seng kelihatan dia pu 
batang muka. Mungkin sudah seharusnya 
yang biasa kerja tangkap-tangkap oknum-ok¬ 
num yang seng beres ini par eksekusi. 

Sayang jua, kalo katong hanya nonton ka- 
lakuang-kalakuang tarbae seperti ini. Sebab 
orang-orang miskin di Tanimbar ini masih 
banyak, la dorang seng dapat apa-apa lai dari 
pemerintah, barang satu dua rupiah juga seng 
ada. Karna wang untuk perhatikan dong pu 
kebutuhan seperti bangun jalan, bangun jam¬ 
batan, bangun ruang sekolah, dana anak seko¬ 
lah, bantuan sosial, beras orang miskin deng 
hal-hal yang lain itu su seng ada dan dapa kasi 
tunda par tahun depan. Sementara tahun ini 
yang dapat bantuan cuma muka-muka itu 
saja. Apa su seng ada orang miskin lain lai kah, 
sampe harus kasi bantuan kemiskinan par 
orang yang su punya oto deng motor pribadi. 
Biar yang Maha Kuasa saja yang nilai.*** 


Suram 

Oleh: GoenawanMohamad 


Dari dalam tong tempat ia tinggal, Diogenes 
memandang politik dan manusia dengan sur¬ 
am. Athena di abad ke-4 sebelum Masehi bagin¬ 
ya adalah ruang keserakahan dan hipokrisi. 

Ada sebuah anekdot: sehabis sebuah peperangan, 
orang dari tepi Laut Hitam ini ditangkap pasukan 
Raja Philip dari Makedonia yang sedang menak¬ 
lukkan wilayah sekitarnya. Ia dianggap mata-mata 
musuh. Filosof itu mengaku: “Aku memang me¬ 
mata-matai nafsumu yang tak pernah terpuaskan.” 

Dewa-dewa, katanya suatu ketika, memberi kita 
kehidupan yang cukup, tapi manusia melupakan itu 
dengan mencari hal-hal yang berlebih. Sang filosof 
gelandangan mengajarkan moral yang memujikan 
hidup dengan hasrat minimal, abrapxeia. 

Ia sendiri tak ingin punya rumah. Di malam 
hari ia tidur dalam sebuah tong. Di siang hari ia 
berkeliling Athena, memprovokasi orang ban¬ 
yak untuk berpikir, dengan perilaku dan per¬ 
tanyaan. Tak jarang seperti anjing menyalak ia 
cerca mereka yang ia anggap munafik. 

Pernah dikisahkan, ia berjalan di bawah ma¬ 
tahari membawa lentera ke mana-mana: “Aku 
mencari orang yang jujur.” 

Jelas ia beranggapan: orang jujur tak ada. 
Diogenes, seperti kita baca dari sejarah filsafat 
Yunani, adalah salah seorang pelopor aliran 
yang disebut “Sinis”-kata yang bermula dari 
kata Yunani Kuno kdvikc; (kynikos), yang berar¬ 
ti “mirip anjing”. Sebutan ini mungkin karena 
Sinisme dikenal dari diskusi di gimnasium Cy- 
nosarges (“tempat anjing putih”) di Athena. 

Kini “sinis” berarti mencemooh apa saja, yang 
baik ataupun yang buruk. Kini pandangan yang 
kehilangan kepercayaan kepada manusia ini 
bahkan nyaring, bahkan menusuk. 

Ada suatu masa ketika orang menaruh keper¬ 
cayaan bahwa cita-cita menuju kebaikan bersa¬ 
ma akan menggerakkan manusia. Cita-cita itu 
bernama “demokrasi”. Bisa dikatakan ia bertolak 
dari sebuah “modal sosial”: sikap saling memper¬ 
cayai para warga masyarakat, sehingga dengan 
mudah bisa berembuk dan bekerja sama, hingga 
cita-cita tak hanya tinggal impian dalam isolasi. 

Ada kalimat terkenal Reinhold Niebuhr dalam 
The Children of Light and the Children of Dark- 
ness: “Kemampuan manusia untuk adil membuat 
demokrasi mungkin; tapi kecenderungan manusia 
untuk tak adil membuat demokrasi diperlukan.” 

Tapi masihkah kata-kata itu berlaku? Kini orang 
patut bertanya: benarkah manusia mampu ber¬ 
laku adil? Sungguhkah demokrasi diperlukan ke¬ 
tika kita menyaksikan kebusukan manusia? 

Mari lihat demokrasi di Hungaria. Seperti di¬ 
ceritakan majalah The Economist baru-baru 
ini, Fidesz, partai yang menang pemilu dan me¬ 
megang tampuk pemerintahan, menggunakan 
kekuatannya di parlemen untuk mengenda¬ 
likan pengadilan, menguasai bisnis, membeli 


media, dan memanipulasi aturan pemilihan 
umum. Perdana Menteri Viktor Orban tak perlu 
melanggar undang-undang; ia menggerakkan 
parlemen untuk mengubah undang-undang 
sesuai dengan kehendaknya. Tak perlu poli¬ 
si membungkam musuh, cukup pemerintah 
menyuap media, atau menggertak dengan pajak. 
Demokrasi di Hungaria sungguh berkibar, tapi 
berkibar juga apa yang dilihat Diogenes dengan 
suram: keserakahan dan hipokrisi. 

Juga di Indonesia. Setelah pemilihan 2019 yang ju¬ 
jur dan bersih, setelah harapan bangkit untuk masa 
yang lebih baik, ternyata para penyusun undang-un¬ 
dang (di parlemen dan di pemerintahan) bisa dengan 
enteng menyisihkan tuntutan keadilan yang disuara¬ 
kan di masyarakat. Bahkan bisa mereka siapkan un¬ 
dang-undang yang mengancam hak dasar manusia. 

Sejenis sinisme merayap. Di luar parlemen 
dan pemerintahan, orang sulit lagi percaya ada 
niat baik di lembaga-lembaga resmi. Di dalam 
parlemen dan kabinet, sinisme tumbuh dalam 
bentuk lain: para politikus dan pejabat tak per¬ 
caya bahwa kerja politik untuk keadilan dan ke¬ 
merdekaan bakal ada hasil dan manfaatnya. 

The Economist benar, setidaknya sebagai peringa¬ 
tan: sinisme adalah sebuah fenomena yang mence¬ 
maskan di awal abad ke-21. Dalam sebuah survei 
tahun lalu, hampir 70 persen orang Amerika dan 
Prancis mengatakan para politikus mereka korup 
alias busuk dan dusta. Lebih dari separuh pemilih di 
delapan negara di Eropa dan Amerika Utara men¬ 
yatakan kepada The Pew Research Centre bahwa 
mereka tak puas dengan kerja demokrasi. 

Demokrasi memang kisah ketidaksempurnaan 
manusia. Demokrasi menjadi sistem untuk men¬ 
gantisipasinya. Sejarah menunjukkan politik da¬ 
lam sebuah sistem parlementer tak bisa mencapai 
hal-hal yang muluk. Bahkan Bismarck, Perdana 
Menteri Prusia abad ke-19 yang menghalalkan 
cara dengan “darah dan besi”, adalah orang per¬ 
tama yang mengakui politik itu kiat untuk hal- 
hal yang mungkin saja: “Politik ist die Kunst des 
Moglichen.” Proses politik, sebagai “the art of the 
possible”, selalu dibatasi kondisi yang nyata, selalu 
berkompromi, ada negosiasi, bahkan hipokrisi. 

Tak berarti kita akan menirukan Diogenes. Bukan 
saja kita akan enggan tidur dalam tong tiap malam, tapi 
sinismenya, pandangannya yang suram tentang manu¬ 
sia, meletakkan rintangan sebelum orang bertindak. 

Tapi ada kearifan didapat ketika “Si Anjing” men¬ 
yalak: politikus bukanlah makhluk yang bisa selalu 
dipercaya sebelum dan sesudah pemilu. Meskipun 
kita bisa diam-diam berharap ada politik lain yang 
akan tumbuh, politik tanpa politikus-politik yang 
membawa lentera bukan untuk mencari orang 
yang jujur, tapi menjadi orang jujur. 

-penulis adalah sastrawan Indonesia dan 
pendiri Majalah Tempo 


Lelemuku.com 


Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S, Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi benma keeiatan masyarakat, lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



























SAMBUNGAN 


30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


613 Gempa... 

normal kembali dan aktivitas gempa 
susulan segera berakhir,” jelas dia. 

Sehubungan dengan kondisi pasca- 
gempa, BMKG meminta masyarakat 
agar tidak terpancing isu atau ber¬ 
ita bohong yang beredar dan tidak 
dapat dipertanggungjawabkan kebe¬ 
narannya. Selain itu, masyarakat juga 
dihimbau untuk memastikan infor¬ 
masi resmi hanya bersumber dari 
BMKG yang disebarluaskan melalui 
kanal informasi yang resmi. 

“BMKG telah menyatakan bahwa 
isu akan terjadi gempa besar dan tsu¬ 
nami di Ambon, Teluk Piru, dan Sa- 
parua adalah tidak benar atau berita 
bohong (hoax), karena hingga saat 
ini belum ada teknologi yang dapat 
memprediksi gempabumi dengan 
tepat, dan akurat kapan, dimana dan 
berapa kekuatannya,” ungkap dia. 

Ia sebelumnya menyatakan ada 
pertanda sebelum gempa kuat 
Kairatu di Pulau Maluku dan seki¬ 
tarnya berupa serentetan gempa kecil 
sebulan lalu. “Sejak 28 Agustus 2019 
terjadi sebanyak 30 kali gempa,” kata 
dia pada Jumat (27/9). 

Penanda itu yang disebut gempa 
pendahuluan (foreshocks). Kekuatan 
rentetan gempa itu bermagnitudo 1,5 


hingga 3,5. Setelah gempa utama ter¬ 
jadi gempa susulan. Gempa utama 
bermagnitudo 6,8 yang dimutakh- 
irkan datanya menjadi 6,5 menggu¬ 
ncang Ambon dan sekitarnya pada 
pukul 08.46 WIT dengan lokasi 
pusat gempa berada pada koordi¬ 
nat 3.38 LS dan 128.43 BT, tepatnya 
sekitar 40 kilometer arah timur laut 
Ambon. Pusat gempa berada pada 
kedalaman 10 Idlometer. Koordinat 
sumber gempa ada pada titik 3.63 LS 
dan 128.36 BT tepatnya sekitar 18 ki¬ 
lometer arah timur laut Ambon. 

BMKG menduga kuat pemban¬ 
gkit gempa itu adalah struktur sesar 
yang melintas di wilayah Kecamatan 
Kairatu Selatan. Dalam peta tektonik 
Pulau Seram tampak struktur ses¬ 
ar ini berarah barat daya-timur laut. 
Sesar ini memiliki pergerakan men- 
datar-mengiri. “Struktur sesar itu 
belum memiliki nama, sehingga kami 
namai Sesar Kairatu,” kata Daryono. 

Bangunan Rusak dan 30 Tewas 

Gempa itu juga mengakibatkan 534 
rumah rusak, kemudian 12 unit ru¬ 
mah ibadah, 8 kantor pemerintah¬ 
an, 6 sarana pendidikan, 1 fasilitas 
kesehatan, 1 pasar, dan 1 jembatan 
yang juga dinyatakan rusak. 


Selain merusak bangunan, gempa 
itu menimbulkan korban. Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 
mencatat hingga Minggu (29/9) 
jumlah korban jiwa dari gempa kuat 
itu mencapai 30 orang. “Berdasar¬ 
kan laporan BPBD Provinsi Maluku 
tanggal 29 September 2019 Pukul 
07.00 WIT, jumlah korban mening¬ 
gal dunia sebanyak 30 orang dan lu¬ 
ka-luka 156 orang,” ujar Plt. Kepala 
Pusat Data Informasi dan Humas 
BNPB, Agus Wibowo. 

Rinciannya sebagai berikut, di 
Kota Ambon korban meninggal 
dunia sebanyak 10 orang, dan 31 
orang luka-luka. Di SBB, 6 orang 
meninggal dan 17 luka-luka, serta 
data dari Malteng, 14 orang mening¬ 
gal dunia dan 2018 luka-luka. 

Sementara total pengungsi dari 
tiga wilayah tersebut mencapai 
244.780 jiwa. Mereka rata-rata men¬ 
gevakuasi diri ke tempat tinggi dan 
kaki-kaki gunung. 

Jumlah itu, kata Agus, bisa bertam¬ 
bah sebab pendataan masih terus 
dilakukan. Lokasi yang jauh dan su¬ 
lit serta akses transportasi yang ter¬ 
batas, cukup menyulitkan tim turun 
mendapat data detil di lapangan. 

“Pendataan akan terus dilakukan 


| n I 

oleh BPBD Provinsi Maluku, BPBD 
Kota Ambon, BPBD Kabupaten Se¬ 
ram Bagian Barat dan BPBD Kabu¬ 
paten Maluku Tengah. BNPB men¬ 
girimkan Tim Reaksi Cepat (TRC) 
untuk membantu dan mendampingi 
BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 
di Maluku,” tuturnya. 

Sehubungan dengan alat deteksi 
dini tsunami pihaknya sudah memi¬ 
liki fasilitas pemantau yang san¬ 
gat layak di Maluku. “BNPB tidak 
memiliki rencana untuk memban¬ 
gun alat deteksi tsunami. Di pihak 
lain, Badan Informasi Geospasial 
(BIG) telah berencana membangun 
7 stasiun pasang surut di wilayah 
Maluku. Ini merupakan salah satu 
komponen Indonesia Tsunami Ear- 
ly Warning System (InaTEWS) yang 
berfungsi untuk mengukur tinggi 
gelombang pasang surut,” jelas dia. 

Sementara itu Walikota Ambon, Rich- 
ard Louhenapessy menetapkan status 
tanggap darurat yang berlaku pada 26 
September hingga 9 Oktober 2019. 

Dikatakan pengungsi di tiga kabu¬ 
paten dan kota saat ini amat mem¬ 
butuhkan sejumlah bantuan, yakni 
tenda, hygine kit, family kit, baby kit, 
selimut, tikar, air besih, makanan bayi 
serta popok bagi bagi dan lansia. (L01) 


Anggaran... 

Pemermtah Daerah (Pemkab) Tanim- 
bar pada tahun anggaran 2018 lalu. 

Kemudian juga persetujuan dari 
Kementerian Kesehatan (Kemenk- 
es) RI atas usulan Pemkab Tanimbar 
dan pimpinan serta anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Tanimbar dalam pengembangan Ru¬ 
mah Sakit (RS) Ukurlaran dengan 
alokasi anggaran sebesar Rp76 milyar. 

“Transfer daerah yang berasal dari 
pemerintah pusat mengalami pen¬ 
ingkatan yang signifikan, hampir 
mencapai Rp 1 triliun, karena nilain¬ 
ya sebesar Rp999 milyar dan Rp541 
juta,” kata dia pada Kamis (26/9). 

Fatlolon meyakinkan bahwa 


Kerusuhan... 

Ia menegaskan bahwa pemerintah 
bersama TNI/Polri menjamin kea¬ 
manan seluruh masyarakat di Wame- 
na dan mengajak semua elemen 
masyarakat bersama-sama menjaga 
keamanan dan ketertiban serta tidak 
mudah terprovokasi dengan isu-isu 
yang menyesatkan. 

Orang nomor satu di Papua itu juga me¬ 
negaskan pemerintah tidak akan men- 
tolerir tindakan-tindakan anarkis yang 
dilakukan kelompok-kelompok tertentu. 
Langkah hukum dan tindakan tegas akan 
diambil terhadap para perusuh. 

“Pemerintah dan TNI Polri menjamin 
keamanan. Masyarakat jangan bikin 
gerakan tambahan. Apa yang terjadi di 
Jayawijaya diluar dugaan kita semua. 
Pemda Jayawijaya juga tidak tau. Ada 
kelompok yang memaksa pelajar dan 
siswa yang sedang ulangan (ujian) untuk 
melakukan demo dan akhirnya terjadi 
kerusuhan dan pembakaran kantor, ru¬ 
mah dan ruko. Tindakan hukum akan 
diambil kepada mereka,” tegas Enembe. 

Sementara itu, Bupati Jayawijaya John 
R Banua,SE.M.Si memastikan bahwa 
seluruh pintu masuk ke Wamena maupun 
kawasan pemukiman warga dan tempat 
usaha seperti pasar dan pusat pembelajaan 
saat ini dijaga aparat TNI/Polri. 

Banua mengajak masyarakat di pen- 


pengelolaan keuangan dan pelak¬ 
sanaan prioritas pembangunan 
di tahun 2020 akan semakin baik 
serta dirinya pun berharap laporan 
keuangan dengan opini WTP yang 
telah diperoleh di tahun 2018 lalu 
oleh pihaknya dapat dipertahankan 
di tahun 2019 ini. 

“Tapi kalau opini WTP itu tidak 
kita capai pada tahun 2019 yang 
akan diaudit pada tahun 2020, 
maka tahun 2021 nanti kita tidak 
dapat DID. Jadi ini tentu butuh 
sinergitas, koordinasi dan komu¬ 
nikasi yang baik antara pemda 
bersama pimpinan dan anggota 
DPRD. Tentunya untuk kepentin¬ 
gan masyarakat,” tutupnya. (L02) 


gungsian yang masih memiliki rumah 
dan tempat usaha untuk kembali be¬ 
raktivitas. “Saya minta kepada mas¬ 
yarakat yang tempat usahanya aman, 
bisa kembali untuk membuka ruko 
atau kiosnya supaya kami pemerintah 
bisa membeli bahan makanan untuk 
memenuhi kebutuhan makanan war¬ 
ga pengungsi yang lain,” pinta Bupati. 

Ia menambahkan bahwa dari laporan 
kepolisian 10 orang yang diduga terli¬ 
bat dalam kerusuhan Wamena telah 
ditahan.”Saya minta juga kepada mas¬ 
yarakat untuk tidak membawa alat ta¬ 
jam di ruang publik. TNI/Polri sudah 
berada di semua titik untuk menjaga 
kota ini. 10 orang sudah ditahan ke¬ 
polisian,” ungkap Banua. 

Sebelumnya, sebanyak lima ribu 
warga Wamena, Kabupaten Jay¬ 
awijaya dipastikan menempati se¬ 
jumlah posko pengungsian pasca 
kerusuhan. Posko pengungsian 
berada di sejumlah titik, seper¬ 
ti Makodim, Mapolres, Kantor 
DPRD dan Aula Gereja. 

Pada Sabtu (28/9) para pengungsi 
terutama laki laki yang telah kembali 
ke rumah mereka untuk membuka 
usaha warung atau toko, khususnya di 
pusat kota Wamena. Sementara warga 
yang tinggal di pinggiran kota memilih 
tetap berada di pengungsian. (P02) 


Korban... 

“SAR gabungan melakukan evakuasi 
pertama jam 06.19 WIT dan evakuasi 
kedua jam 07.00 WIT. Dari lokasi ke¬ 
jadian korban dievakuasi ke Pos Ilaga 
dan selanjutnya dari Ilaga jenazah para 
korban dibawa ke Bandara Timika dan 
seterusnya dibawa ke RSUD Mimika 
untuk dilaksanakan investigasi oleh 
Tim DVI Polri,” jelas Brigjen Budi. 

Ia menjelaskan, proses evakuasi kor¬ 
ban kecelakaan pesawat Twin Otter 
memakan waktu hingga delapan hari 
karena kondisi medan yang sulit di¬ 
tambah dengan kondisi cuaca di lokasi 
itu yang ekstrim karena awal tebal me¬ 
nutup lokasi disertai angin kencang. 

Ia juga mengatakan sejak pesawat 
Twin Otter PK CDC itu dinyatakan 
hilang kontak dalam penerbangan 
rute Timika-Ilaga pada Rabu (18/9) 
hingga hari ke-empat pencarian baru 
bisa menemukan kepastian lokasi 
jatuhnya pesawat tersebut. 

Selanjutnya pada hari ke-lima op¬ 
erasi, Tim SAR gabungan mengu¬ 
langi peninjauan ke lokasi tersebut 
untuk menentukan titik pendaratan 
helikopter (Landing Zone) untuk 
menurunkan Tim SAR yang akan 
mengevakuasi jenazah para korban. 

Dansatgas Nemangkawi Kombes Pol. 
John Sitanggang mengatakan, Tim DVI 
Mabes Polri telah didatangkan ke Timi- 


Bulog... 

Jadi dengan adanya harga pangan yang 
murah ini pedagang tidak bisa bermain 
harga,” kata dia pada Kamis (26/9) 
Tuhilatu menuturkan jika program 
Beras Sejahtera (Rastra) yang dilaku¬ 
kan pihaknya dari Bulan Januari 
hingga Agustus 2019 telah berjalan 
lancar dengan penyaluran 100 pers¬ 
en dan tanpa komplen. Sementara di 
Bulan September ini sesuai dengan 
arahan pemerintah pusat, pihaknya 
harus beralih ke Bantuan Pangan 
Non Tunai (BPNT) yang bekerjasa- 
ma dengan Bank Mandiri sebagai 
bank pemerintah dan Dinas Sosial 
(Dinsos) Tanimbar sebagai operator. 


ka untuk melakukan identifikasi jenazah 
empat korban kecelakaan pesawat Twin 
Otter PK CDC. “Setelah semua proses 
identifikasi selesai, maka jenazah bisa 
dibawa ke keluarga masing-masing un¬ 
tuk dikebumikan. Proses identifikasi se¬ 
mentara berjalan,” katanya. 

John memperkirakan kondisi 
jenazah para korban sudah tidak 
utuh lagi mengingat pesawat Twin 
Otter PK-CDC itu mengalami ben¬ 
turan keras saat menghantam tebing 
gunung. Lokasi jatuhnya pesawat 
Twin Otter PK CDC itu diketahui be¬ 
rada pada area yang sangat terjal den¬ 
gan kemiringan 80-90 derajat (dind¬ 
ing tegak) pada ketinggian sekitar 
13.500 kaki atau sekitar 3.900 meter 
diatas permukaan laut. 

Pesawat Twin Otter PK CDC itu 
dikemudikan Kapten Pilot Dasep 
Ishak Sobirin dengan Copilot Yudra 
dan mekanik Ujang Suhendar, mem¬ 
bawa serta seorang penumpang yaitu 
Bharada Hadi Utomo. 

Bharada Hadi Utomo merupakan 
anggota Resimen II Koorps Brimob 
Polri. Sebelum mengalami kecelakaan 
bersama pesawat Twin Otter PK 
CDC di kawasan pegunungan Distr¬ 
ik Hoeya, Bharada Hadi Utomo baru 
tiba di Papua untuk melaksanakan 
tugas pengamanan di wilayah Ila¬ 
ga, Kabupaten Puncak. (Lll) 


Ditambahkan yang membedakan 
untuk Bantuan Sosial (Bansos) Rastra 
dan BPNT adalah titik distribusinya 
yang berubah, sebelumnya titik distri¬ 
busi dari Rastra adalah di kecamatan. 
Sedangkan untuk BPNT, bisa langsung 
memperoleh di agenyang ditunjuk. 

Komoditi unggulan yang ditawar¬ 
kan Bulog Sifnana, diantanya beras 
premium atau besar super Rp68.000 
per karung dengan harga encer- 
an sebesar Rp 13.600 per kilo gram 
(kg) dan beras medium dengan 
harga Rp 10.000. Serta gula manis 
Rp 12.500 per kilo gram (kg), terigu 
kita Rp8.500 per kg dan minyak 
goreng kita Rp 14.000 per liter. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













12 jfcLelemuku 


PERISTIWA 


30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Provinsi Papua Sudah Final di NKRI 



JAYAPURA - Gubernur Papua 
Lukas Enembe memastikan bahwa 
Provinsi Papua sudah final menjadi 
bagian dari Negara Kesatuan Re¬ 
publik Indonesia (NKRI). Sehing¬ 
ga, percuma bila mahasiswa tetap 
berjuang dengan idealismenya men¬ 
dorong referendum. Oleh karenan¬ 
ya, ia mengimbau mahasiswa ekso¬ 
dus di seluruh bumi cenderawasih, 
agar tak lagi bermimpi untuk bicara 
soal referendum diatas tanah ini. 

“Mahasiswa eksodus ke Papua bic¬ 
ara merdeka itu percuma. Negara 
kita sudah jelas, sudah tegas (Papua 
bagian) dari Indonesia. Persoalan 
sudah selesai, jangan ko jadi korban 
karena berharap dan mimpi bicara 
kemerdekaan. (Papua bagian dari 
NKRI) itu sudah final,” tegas dia da¬ 
lam keterangan, Senin (23/9/2019), 
di Gedung Negara, Jayapura. 

Pada kesempatan itu, Lukas ber¬ 
harap mahasiswa eksodus dapat 


kembali kota studi masing-masing 
dan tak lagi bersikeras menuntut 
referendum. Sebab jaminan kea¬ 
manan untuk berkuliah sudah dis¬ 
ampaikan seluruh kepala daerah 
dan pimpinan TNI/Polri. 

“Bahkan Pemprov Papua menyiapkan 
transportasi bagi mahasiswa yang akan 
kembali ke kota studi,” ucap ia. 

Sebelumnya, Gubernur Enem¬ 
be minta kepada mahasiswa asal 
bumi cenderawasih yang melaku¬ 
kan eksodus dari berbagai kota 
studi, segera menghentikan aksi 
menganggu keamanan maupun 
ketertiban daerah. “Saya minta 
kepada mahasiswa eksodus hen¬ 
tikan semua kegiatan yang meng¬ 
ganggu stabilitas keamanan mas¬ 
yarakat di Papua. Jangan datang 
ke sini mengganggu keamanan 
dan ketertiban masyarakat Pap¬ 
ua dengan jargon-jargon tertentu. 
Itu tidak boleh,” imbau ia. (P02) 


Panglima Resmikan 3 Kogabwilhan TNI 


Polisi Tangkap Perakit Bom Jelang Mujahid PA 212 


JAKARTA - Guna mengantisipa¬ 
si terjadinya ancaman yang dapat 
mengganggu kepentingan nasional, 
maka pembentukan Kogabwilhan se¬ 
cara prinsip diarahkan untuk menca¬ 
pai kesiapsiagaan dalam penanganan 
krisis di wilayah Indonesia dengan 
membagi teritorial Indonesia ke da¬ 
lam 3 Komando Gabungan Wilayah 
Pertahanan (Kogabwilhan) TNI. 

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. 
(H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat 
memimpin upacara peresmian 
Kogabwilhan TNI I, II, III, pada Jumat 
(27/9) di Lanud Halim Perdanakusu- 
ma, Jakarta Timur, menyampaikan 
bahwa pembentukan Kogabwilhan 
merupakan salah satu upaya pemba¬ 
ngunan kekuatan TNI sebagai daya 
tangkal (deterrence effect) terhadap 
berbagai potensi ancaman. "Pemben¬ 
tukan Kogabwilhan ini ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden Nomor 
27 tahun 2019 tentang Pembentu¬ 
kan Komando Gabungan Wilayah 
Pertahanan dan Peningkatan Status 
23 Komando Resort Militer dari 
Tipe B menjadi Tipe A,” kata dia. 

Panglima TNI menjelaskan bahwa 
Kogabwilhan merupakan represen¬ 
tasi konsep kemampuan interoper- 
abilitas TNI, yang saat ini menjadi 
kebijakan prioritas bagi pimpinan 
TNI. “Ancaman dan tantangan yang 
harus dihadapi bangsa Indonesia di 
masa mendatang akan terus berev¬ 
olusi, sehingga membutuhkan ke¬ 
terpaduan kekuatan matra (darat, 
laut dan udara) dalam merespon 
ancaman tersebut,” ujarnya. 

Menurut Tjahjanto, kehadiran 
ancaman tersebut perlu diantisipa¬ 
si dan dicermati dalam menyusun 


pembangunan kekuatan, pembi¬ 
naan kemampuan, dan gelar kekua¬ 
tan TNI di masa mendatang, seh¬ 
ingga dapat bersifat adaptif. Lebih 
jauh Panglima TNI mengatakan bah¬ 
wa kedudukan Makogabwilhan telah 
mempertimbangkan aspek komando 
dan kendali, strategi dan infrastruktur 
yang sudah ada saat ini. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, 
maka ditetapkan kedudukan Ma¬ 
kogabwilhan sebagai berikut : Ma¬ 
kogabwilhan I berada di Tanjung 
Pinang, Kepulauan Riau; Makogab¬ 
wilhan II di Balikpapan, Kalimantan 
Timur; dan Makogabwilhan III be¬ 
rada di Biak, Papua. 

Kedudukan Markas Komando 
Gabungan Wilayah Pertahanan 
(Makogabwilhan) diantaranya: Ma¬ 
kogabwilhan I berada di Tanjung 
Pinang, Kepulauan Riau, dipimpin 
oleh Pankogabwilhan I Laksda TNI 
Yudo Margono, S.E., M.M., den¬ 
gan wilayah Sumatera, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Tengah, DKI, 
Jawa Barat dan Banten dan ALKI-1 
beserta perairan sekitarnya 

Makogabwilhan II di Balikpapan, 
Kalimantan Timur, dipimpin oleh 
Pangkogabwilhan II Marsda TNI 
Fadjar Prasetyo, S.E., MPP, dengan 
wilayah Kalimantan Timur, Kali¬ 
mantan Selatan, Kalimantan Utara, 
Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Bali, NTB, NTT dan ALKI-2 serta 
ALKI-3a beserta perairan sekitarnya. 

Selanjutnya, Makogabwilhan III bera¬ 
da di Biak, Papua, dipimpin oleh Pang¬ 
kogabwilhan III Mayjen TNI Ganip 
Warsito, S.E., M.M., dengan wilayah 
Maluku, Papua dan ALKI-3b dan 3c 
beserta perairan sekitarnya. (M20) 


JAKARTA - Dosen Institut Pertani¬ 
an Bogor (IPB) Ir Abdul Basith dise¬ 
but ditangkap Jatanras Polda Metro 
Jaya dan Detasemen Khusus (Den- 
sus) 88 Antiteror Mabes Polri karena 
dugaan terlibat pembuatan bom mo- 
lotov berkaitan dengan aksi Mujahid 
PA 212 di Jakarta pada Sabtu (28/9). 

Menurut keterangan yang diterima 
dari Direktorat Reserse Kriminal 
Umum (Ditreskrimum) Kepolisian 
Daerah (Polda) Metro Jaya men¬ 
gungkapkan berdasarkan LP/894/ 
IX/2019 tanggal 28 September 2019, 
kepolisian menangkap dosen IPB 
kelahiran Kendal 9 Juli 1975 ini di 
Jalan Maulana Hasanudin, Keca¬ 
matan Cipondoh, Tangerang Kota, 
Provinsi Banten pada Sabtu (28/9) 
sekitar pukul 01.00 WIB. 

Disebutkan, dosen IPB ini ditangkap 
pada saat keluar dari rumah Laksamana 
Soni Santoso di Perum Taman Royal 2, 
Jalan Hasyim Asyari, Kota Tangerang. 

Ia berperan sebagai penyuruh mem- 


SAUMLAKI - Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
Saumlaki melalui Kepala Stasiun 
Geofisika Saumlaki, George F. A. 
Mabuay S.Si., M.Sc menyatakan 
informasi terkait prediksi gempa 
bumi di Tanimbar yang akan ter¬ 
jadi hingga 10 Oktober 2019 nanti 
tidak memiliki dasar. 

“Perlu diketahui oleh kita bersama 
bahwa untuk saat ini BMKG hanya 
mengeluarkan informasi mengenai 
kejadian gempa bumi yang telah 
terjadi, Bukan prediksi gempabumi. 
Dan jika ada potensi tsunami setelah 
terjadi gempa bumi, maka BMKG 
akan memberikan informasi, warn- 
ing dan peringatan potensi tsunami 
tersebut,” jawab dia pada Sabtu (28/9) 

Ia juga mengajak warga Tanimbar, 
terutama di Kota Saumlaki agar 
selalu waspada dengan segala in¬ 
formasi yang diterima. Selalu men¬ 
yaring tiap kabar yang ada sehingga 
dapat diketahui kebenarannya. 


buat bahan peledak jenis bom molo- 
tov dan menyimpan bom tersebut di 
rumahnya di Pakuan Regency Linng- 
abuana, Margajaya, Bogor Barat. 

Barang bukti yang diamankan be¬ 
rupa 29 buah bahan peledak jenis 
bom molotov, handphone Xiaomi S3, 
KTP, dan dompet. “Rumahnya sudah 
dikasih garis polisi di Kota Bogor,” 
ungkap salah seorang sumber. 

Selain dosen IPB ini, ada beberapa 
pria lainnya yang ditangkap polisi 
terkait kasus ini antara lain Sugio- 
no atau Laode, Yudhi Febrian, Ali 
Udin, Okto Siswantoro, dan Dr. H 
Sony Santoso SH., MH. Sementara 
itu satu orang yang masih dicari 
adalah Ustad Yudi. 

Dalam operasi tersebut, otak atau 
pimpinan kelompok ini adalah Sony 
Santoso. Warga Cipondoh Makmur 
yang lahir tahun 1958 ini bertugas 
mengarahkan anggotanya untuk 
membuat kerusuhan dengan bom 
molotov dan granat nanas. (L01) 


“Saya mengharapkan jika ada in¬ 
formasi terkait prediksi akan terja¬ 
di gempa bumi besar. Saya harap¬ 
kan bapak dan ibu dapat langsung 
melakukan konfirmasi kepada 
BMKG dan BPBD Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar.. Karena kami 
akan selalu melakukan berkoordi¬ 
nasi untuk memberikan informasi 
yang benar terkait informasi gem¬ 
pabumi dan tsunami,” tutup dia. 

Hal ini merupakan jawaban dari in¬ 
formasi yang beredar terkait adanya 
dugaan terjadinya gempa bumi oleh 
salah seorang warga Tanimbar. War¬ 
ga tersebut mengklaim keluarganya 
di Australia telah memperingatkan 
untuk berjaga-jaga sebab diprediksi 
akan terjadi gempa yang berasal dari 
lempengan negara Australia. 

Gempa ini menurut warga terse¬ 
but akan berpengaruh ke Kepu¬ 
lauan Tanimbar dan sekitarnya. 
Terutama akan akan berdampak 
sangat parah di Pulau Selaru. (L01) 



BMKG Saumlaki Tanggapi Prediksi Gempa dan Tsunami 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













